ARBA IN NAWAWIYAH 


IMAM AN-NAWAWI 


Dilengkapi dengan: 
Kosa kata, Pelajaran dan Tema yang 
| Terdapat Dalam Setiap Hadits 


Divisi Terjemah kantor Da'wah 
Penyuluhan bagi Pendatang Al-Sulay 


INDONESIA 0501044 


eip. 241448 - 2410615 , Fax 2411733 , P.O. BOX 1419 RIYADH 11431, K.S.A 
Email : sulay5@hotmail.com 


ARBATN NAWAWIYAH 


() المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي DEYE‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أئناء النشر 


النووي » يحيى بن شرف »ات èo ٦۷7‏ 
متن الأربعين النووية / يحيى بن شرف » ت 575 ه 8 النووي 
.- الرياض » ANENG‏ 
5 ص ؟ ۱٤‏ ×۲۱ سم 
ردمك :۰-۲ -91#5 - :441 
(النص باللغة الأندونيسية) 
-١‏ الأربعون حديثا -Y‏ الحديث - جوامع الفنون 
أ- العنوان 


YYY, Y دیوی‎ 


IKA RH AY 


٠١١٤/٦٠۳ رقم الايداع‎ 
AATA ETEY ردمك:‎ 


HADITS 


ARBATN NAWAWIYAH 


IMAM AN-NAWAWI 


Dilengkapi dengan: 
Kosa Kata, Pelajaran dan Tema yang 
Terdapat Dalam Setiap Hadits 


Terjemah 
Abdullah Haidir 


Editor 
DR. M. Muinuddinillah Bashri, MA 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث الأول 
HADITS PERTAMA‏ 


o 223 


AN‏ و 
عَنْ An‏ حفص oi jab‏ الْحَطَاب رضي الله عنه قال : 
سمغت رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم Ih‏ إا SL A‏ 


وَإنّمَا لكل CAS AN sa‏ حه إلى الله ورسوله 
330 ل و ملي bo of‏ 


a AS ومن‎ dyang إلى الله‎ Eng 


ينكحها D PGU Ni 45 > And‏ 
[رواه إماما المحدثين أبو عبد EE saa‏ إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما 
اللذين هما أصح الكتب المصنفة] 


Kosa kata. 
4 
الأعمال (العمل)‎ : Perbuatan أمرء‎ : Seseorang 
نوى‎ : (Dia) niatkan آامرأة‎ o: Seorang wanita 
Arti Hadits. 


Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob 
radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan"tergantung 
niatnya2. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) 


1. Yang dimaksud perbuatan disini adalah amal ibadah yang membu- 
tuhkan niat. Adapun perbuatan buruk niat baiknya tidak akan 
merubah buruknya menjadi baik 

2. Niat adalah keinginan dan kehendak hati. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 4 


berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya 1 
karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul- 
Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul- 
Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang 
dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya 
maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia 
niatkan. 
(Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il 
bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al 
Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Gusyairi An-Naishaburi 
dalam kedua kitab Shahihnya yang merupakan kitab yang paling 
Shahih yang pernah dikarang) 


Catatan : 

1. Hadits ini merupakan salah satu dari hadits-hadits yang 
menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam syafi'i 
berkata: “Dalam hadits tentang niat ini mencakup 
sepertiga ilmu”. Sebabnya adalah bahwa perbuatan 
hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota 
badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari 
ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia 
#berkata : “Hadits ini mencakup tujuh puluh bab dalam 
figh”. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata : “Ha- 
dits ini merupakan sepertiga Islam”. 

2. Hadits ini ada sebabnya, yaitu: ada seseorang yang 
hijrah dari Mekkah ke Madinah dengan tujuan dapat 
menikahi seorang wanita yang konon bernama : “Ummu 
Oais” bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. 
Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan 
“Muhajir Ummi Qais” (Orang yang hijrah karena Ummu 


Qais). 


1. Hijrah secara bahasa artinya : meninggalkan, sedangkan menurut 
syariat artinya : meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam 
dengan maksud menyelamatkan agamanya. Yang dimaksud dalam 
hadits ini adalah perpindahan dari Mekkah ke Madinah sebelum 
Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekkah th. 8 H). 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


Pelajaran yang terdapat dalam Hadits. 


Ik 


Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya 
amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan men- 
datangkan pahala kecuali berdasarkan niat (karena 
Allah ta'ala). 

Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah 
dan tempatnya di hati. 


. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena 


Allah ta'ala dituntut pada semua amal shaleh dan 
ibadah. 


. Seorang mu'min akan diberi ganjaran pahala 


berdasarkan kadar niatnya. 


. Semua pebuatan yang bermanfaat dan mubah (boleh) 


jika diiringi niat karena mencari keridhoan Allah maka 
dia akan bernilai ibadah. 


. Yang membedakan antara ibadah dan adat 


(kebiasaan /rutinitas) adalah niat. 


. Hadits diatas menunjukkan bahwa niat merupakan 


bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, 
dan iman menurut pemahaman Ahli Sunnah Wal 
Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan 
dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. 


Tema hadits dan ayat Alguran yang terkait. 

1. Niat dan keikhlasan : 7: 29, 98:5 

2. Hijrah : 4: 97, 2:218, 3 : 195, 8 : 2 
3. Fitnah dunia & wanita : 3: 145, 4: 134, 6: 70, 8:67. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


ali الحديث‎ 

HADITS KEDUA 
Ben 0g. وم‎ Ai مه د م #0 وو‎ ERE e pa م 0 الل‎ 
28 sat ول‎ 5 an MP: Fe Pn na o z ر‎ a LN 
ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب‎ pang صلى الله عليه‎ 
r ماس‎ G PE “3 22 R AE -3| oó PWA Ta 
AA السفرء ولا يعرفة متا‎ JUS شديد سواد الشّعرء لا يرَى‎ 
png oi و 522 = و‎ - Er y z á شا‎ ER 
5 Pra 4 7 ME د قرا‎ aa «+ نهاك‎ Ga قد ع‎ 3 
Sepang كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال‎ 
! الاسلام أن تشهد أن لا إل‎ : ia 
7 pipa” A DO Le > ê Pa Ja 
Hoa» Pe aa mn e of م‎ of م‎ 2 of ó zr 
Blah قال : صّدّقت» فعجبتا له‎ » aan ad) CABE إن‎ II وَتَحُجّ‎ 


قله + 2 Un‏ ر 
ن تومن بالله وملائكته 


ت ر 


لع سم 2 z‏ 


ومدق قال: pah‏ عَنِ الإيْمَّان »قال :ا 
Mer nan el one aa a‏ 
قال WES a‏ قال: أن تد الله SES opa us‏ 
ا IG‏ فاخبرني عن KAN‏ قال ما GS UAN‏ 
a‏ من ge Je JAN‏ عَنْ OI‏ قال أن لد ga Şi‏ 
وأن رى WAE‏ المالة 5 Ta‏ الصا ينعار لون في oii‏ 5 


A A s - و گے‎ 2 “plai سرك‎ en Sg 
السّائل ؟ قلت : الله‎ Sa jab الطلق فلبثت مَلياء ثم قال : يا‎ 
0 4 97 ر‎ o و‎ 


4 A 
o 


ورسوله أغلم . قال فاته aja‏ أتاكم يُعَلْمُكُمْ تكم . PTE‏ 


Hadits Arba'in Nawawiyah 8 
Kosa kata. 
طلع‎ : Terbit / datang العراة (العاري)‎ : telanjang 
أسند‎ : Menyandarkan رعاء )3 اعي)‎ : Penggembala 
(49 كفيه‎ “Kedua telapak يتطاولون‎ : saling meninggikan 
Tangan 
(s3) فخذیە‎ : Kedua pahanya انطلق‎ : Berangkat / Bertolak 
(as (ر‎ HS) : Kedua lututnya A : Bekas 


tanda-tanda‏ : أمارات (أمار 3( | yang telanjang kaki‏ :الحفاة (الحافي) 


Arti hadits. 


Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika 
kami duduk-duduk di sisi Rasulullah & suatu hari, tiba- 
tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju 
sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak 
padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada 
seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga 
kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan 
kedua lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah &) 
seraya berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang 
Islam ?”, maka bersabdalah Rasulullah &: “Islam adalah 
engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan yang 
disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu”, 
kemudian dia berkata: “anda benar”. Kami heran 
kepadanya, dia yang bertanya dia pula yang membenar- 
kan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan aku tentang 
Iman”. Lalu beliau # bersabda: “Engkau beriman kepada 
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul- 
Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang 
baik maupun yang buruk”, kemudian dia berkata: “anda 
benar”. Kemudian dia berkata lagi: “Beritahukan aku 
tentang ihsan”. Lalu beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau 
beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau” . 
Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang hari 
kiamat (kapan kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang 
ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Dia berkata: 
“Beritahukan aku tentang tanda-tandanya”, beliau 
bersabda: “Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan 
jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, 
miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlomba- 
lomba meninggikan bangunannya”, kemudian orang itu 
berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau 
(Rasulullah) bertanya: “Tahukah engkau siapa yang 
bertanya ?”. aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui”. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang 
datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama 
kalian”. (Riwayat Muslim) 


Catatan : 

e Hadits ini merupakan hadits yang sangat dalam 
maknanya, karena didalamnya terdapat pokok-pokok 
ajaran Islam, Iman, Islam dan Ihsan . 

٠ Hadits ini mengandung makna yang sangat agung 
karena berasal dari dua makhluk Allah yang 
terpercaya, yaitu: Amiinussamaa' (kepercayaan 
makhluk di langit/Jibrill dan  Amiinul Ardh 
(kepercayaan makhluk di bumi/ Rasulullah #4) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, 
penampilan dan kebersihan, khususnya jika 
menghadapi ulama, orang-orang mulia dan penguasa. 

2. Siapa yang menghadiri majlis ilmu dan menangkap 
bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui 
suatu masalah dan tidak ada seorangpun yang 
bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal 
tersebut meskipun dia mengetahuinya agar peserta yang 
hadir dapat mengambil manfaat darinya. 

3. Jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu dan dia 
tidak mengetahuinya, maka tidak ada cela baginya 


Hadits Arba'in Nawawiyah 10 


untuk berkata: “Saya tidak tahu”, dan hal tersebut 
tidak mengurangi kedudukannya. 

4. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. 

5. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya 
pembangkangan terhadap kedua orang tua. Sehingga 
anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya 
sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. 

6. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan 
membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. 

7. Perkara ghaib tidak ada yang mengetahuinya selain 
Allah ta'ala. 

8. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara 
duduk dalam majlis ilmu. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


Iman : 2: 285, 5: 5,6: 82 dll. 

. Islam :2:112, 4: 125, 72 : 14, 40 : 66, 3: 19, 5:3 
. Ihsan 118: 30, 28: 77. 17 :7, 5:93 

Hari akhir: 7 : 187, 22: 7, 31:34. 

.Ilmu ghaib: 2 : 3, 27: 65, 6: 50, 7 : 188 

. Belajar & mengajarkan Islam : 16:43, 21:7, 3:79, 9:122 


بروج ين لح ان 6١‏ 


Hadits Arba'in Nawawiyah 11 


الحديث الثالث 
HADITS KETIGA‏ 


tai o 22s 0 o- Lo å o f o -‏ م اس A‏ .80 سم 
قال Jo) Saat:‏ الله صلى الله وسلم Si‏ الإملامُ على 


4 


wa, 


AE EE tan A dak La ET 
الله وَإِقامٌ الصلاة‎ ipa) أن لا إِلْهَ إلا الله وأن مَحَمّدا‎ GA : a 


l r مم‎ Io z ل رم‎ Aa 
] وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. [رواه الترمذي ومسلم‎ 
Kosa kata. 
معنت‎ : (saya) mendengar | (بنى)‎ A : Dibangun 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh- 
Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah & bersabda: Islam dibangun di atas lima 
perkara, Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah 
selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, 
menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji 
dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Rasulullah # menyamakan Islam dengan bangunan 
yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. 

2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, 
membenarkan kenabian Muhammad &, merupakan hal 
yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang 
lainnya. 

3. Selalu menegakkan shalat dan menunaikannya secara 
sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan 
sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya 
dalam diri seorang muslim yaitu meninggalkan 


Hadits Arba'in Nawawiyah 12 


perbuatan keji dan munkar karena shalat mencegah 
seseorang dari perbuatan keji dan munkar. 

4. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang 
syarat-syarat wajibnya zakat sudah ada pada mereka 
lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang 
membutuhkan. 

5. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa 
(Ramadhan) bagi setiap muslim. 

6. Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa 
yang mengingkarinya maka dia bukan seorang muslim 
berdasarkan ijma'. 

7. Nash diatas menunjukkan bahwa rukun Islam ada lima, 
namun masih banyak lagi perkara lain yang penting 
dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadits. 
Rasulullah & bersabda: 


oyi‏ بضع وسبعو سبعون شعبّة [رواه البخاري ومسلم] 
“Iman itu terdapat tujuh puluh lebih Bb‏ 
(Riwayat Bukhori dan Muslim)‏ 
Islam adalah aqidah dan amal perbuatan. Tidak‏ .8 
bermanfaat amal tanpa iman demikian juga tidak‏ 
bermanfaat iman tanpa amal.‏ 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Wala' dan Bara' dalam syahadatain : 2 : 256, 16 : 36 
2. Shalat : 2 : 3, 19 : 31, 20: 132, 

3. Zakat :9:71, 19 : 55, 73: 0 

4. Haji 13:97, 2: 196, 22 : 7 

5. Puasa : 2: 183, 2: 185. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


13 


الحديث الر ابع 
HADITS KEEMPAT‏ 


ot‏ ه سد ده 


a ii ai يوما‎ a في‎ ls a 


A er P o Jo z ` o- -90 & o- f o 7‏ 
ع أبي عبد PLN‏ عبد الله بن Sh‏ رضي الله عله ة 
a Sa A f 1 ١ ` 1 EPS‏ 0 قير 
ل الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصادق 0 : إن 
رر 


-9 A 


E 


f And‏ مم 


AN ويور باربع‎ CA 


Dan)‏ قراط قدي Ja SA 9 AS‏ خر 


JA sS 


r 


á 


oe Beor 


ii ی‎ i 


ú حَتََى‎ Ói Jai Jaw gen ana Gg PAR Í أل‎ p 
P LK al ak, إلا ذرَاعٌ ف‎ ng 0 ون‎ ce 


[رواه البخاري ومسلم] 


Kosa kata. 

Was : menyampaikan (kpd kami) 
بطن‎ : perut 

setetes darah‏ : علقة 


ALI bentuk tunggal dari ملائكة‎ 


ajal (nya)‏ : أجله 
bahagia‏ : سعيد 
mendahului‏ : يسبق 


aï : penciptaanfnya) 


setetes mani‏ : نطفة 


segumpal daging‏ : مضغة 
Meniup‏ : ينفخ 
Celaka‏ : شقي 


hasta (jarak antara‏ : ذراع 
telapak tangan dan siku)‏ 


14 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


Terjemah Hadits. 


Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radial- 
lahuanhu beliau berkata : Rasulullah # menyampaikan 
kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan 
dibenarkan: Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan 
penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 
empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes 
darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi 
segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian 
diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya 
ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat 
perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kece- 
lakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada 
ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang 
melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara 
dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah 
ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan 
ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. 
sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan per- 
buatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka 
tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya 
ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga maka 
masuklah dia ke dalam syurga. (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Allah ta'ala mengetahui tentang keadaan makhlukNya 
sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka 
alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. 

2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk 
memutuskan bahwa dirinya masuk syurga atau neraka, 
akan tetapi amal perbutan merupakan sebab untuk 
memasuki keduanya. 

3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah 
manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, 
justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi 
keteguhan dan akhir yang baik (husnul khotimah). 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


15 


Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan 
kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. 

Bersikap tenang dalam masalah rizki dan ganaah 
(menerima) dengan mengambil sebab-sebab serta tidak 
terlalu mengejar-ngejarnya dan memusatkan hati 
karenanya. 


. Kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan 


mati kecuali Dia telah menyempurnakan umurnya. 
Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa 
dijadikKannya pertumbuhan janin manusia dalam 
kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai 
rasa belas kasih terhadap ibu. Karena sesungguhnya 
Allah mampu menciptakannya sekaligus. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. 
2. Teori reproduksi manusia : 22 : 5, 23: 14 
3. 

4. Husnul khotimah 12: 132,4: 18 


Pengorbanan seorang ibu yang mengandung : 31 : 14 


Takdir :57:22,64:11 


Hadits Arba'in Nawawiyah 16 


الحديث الخامس 
HADITS KELIMA‏ 


Lo o3? gfo, 


a Tan د‎ S Da ا‎ y o مه‎ BO 

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي | عَنْهَا قالت : قال رسول 

اله سبل الل aa‏ هذا مالس مله فور 
ya Aan Mao nai D‏ 

رد. آرواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم : من عمل عَمَلا لس عليه i Ud‏ زد ] 

Kosa kata. 


dual : Mengada-ada | 3) : Tertolak 


Terjemah hadits. 


Dari Ummul Mu’ minin; Ummu Abdillah; Aisyah 
radhiallahuanha dia berkata : Rasulullah & bersabda : 
Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini 
yang bukan (berasal) darinya, maka dia tertolak. 

(Riwayat Bukhori dan Muslim), dalam riwayat Muslim 
disebutkan: siapa yang melakukan suatu perbuatan (ibadah) 
yang bukan urusan (agama) kami, maka dia tertolak). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada 
dalil syar'i tidak akan diterima. 

2. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasar- 
kan syari'at. 

3. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba' (mengikuti 
berdasarkan dalil) bukan ibtida' (mengada-adakan 
sesuatu tanpa dalil) dan Rasulullah & telah berusaha 


1. Yang dimaksud adalah, perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah 
tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak memiliki landasan 
yang jelas, atau yang lebih dikenal dengan istilah bid'ah. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 17 


menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan 
mengada-ada. 

4. Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak ada 
kurangnya. Melakukan bid'ah secara tidak langsung 
menuduh bahwa ajaran Islam masih memiliki 
kekurangan sehingga perlu ditambah. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Kesempurnaan Islam :5:3, | 
2. Bid'ah dan taklid : 57 : 27, 17 : 36 


Hadits Arba'in Nawawiyah 18 


اللحديث السادس 
HADITS KEENAM‏ 


Ann Gr Ini EL Da Na LING 9 03 pA o- سام ع‎ 
CEDEP Pin ع‎ Ie in 8 ا ا‎ of 5 23 y 
الحرام بين‎ ol الحلال بين‎ ol : Ja الله صلى الله عليه وسلم‎ 


Mo a م‎ S Orr 


رمم ah P‏ | لها رورس La Pn ő - Wo‏ 
وبينهما أمور مشتبهات N‏ يعلمهن كثير من الناس» يمن A‏ 
ور ə f oro EE‏ م ° 22 ý P -s 8 Pa, o‏ 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وفع في 
ida - IA "Yng SA‏ ا - ê‏ 3 £ سه ,0 e E‏ 
NET‏ 3 م ارات 5 0 5 3 a -z‏ 0 4 
لكل ملك a‏ ألا وَإن حمى الله مَحَارمُهُ ألا وَإِن في الجسد 
ds ° - 2 z2 EJ) o 2 # 5‏ 
akan‏ إذا صّلحت صلح US wai)‏ وإذا فسّدت Kd‏ الحسد كله 

ا رهز 
y‏ وهي القلب [رواه البخاري ومسلم] 


Kosa kata. 

Perkara-perkara‏ : أمور (أمر ( jelas‏ : بين 
Menghindar‏ : اتقی samar/syubhat‏ : مشتبهات 
kehormatan (nya)‏ : عرضه Membebaskan‏ : استيرأ 
penggembala,‏ : الراعي | terjerumus, melakukan‏ : وقع 
PH : menggembala pemimpin‏ 

batas, pematang.‏ : الحمى hampir, nyaris‏ : يوشك 
baik, layak,‏ : صلح(ت) segumpal daging‏ : مضغة 
rusak‏ : فسد(ت) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah £ bersabda: 


Hadits Arba'in Nawawiyah 19 


Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 
jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang 
syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang 
banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti 
dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan 
siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan 
terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana 
penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya 
di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, 
maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah 
bahwa setiap raja memiliki batasan, dan batasan Allah 
adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam 
diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka 
baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka 
buruklah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia adalah hati. 

(Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Catatan : 

٠ Hadits ini merupakan salah satu landasan pokok 
dalam syari'at. Abu Daud berkata : Islam itu berputar 
dalam empat hadits, kemudian dia menyebutkan hadits 
ini salah satunya. 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


l. Termasuk sikap wara) adalah meninggalkan syubhat . 

2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan 
seseorang kepada perbuatan haram. 

3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut 
dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. 


1. Ibnu Ooyyim berkata, bahwa wara' adalah: meninggalkan 
sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugiannya di hari 
kiamat (Al-Fawaid 118). Ada juga yang mengatakan: 
Meninggalkan meninggalkan sesuatu yang (asalnya) tidak 
dilarang karena takut menyebabkan akan menyebabkan berbuat 
haram (Mausu'ah Nudrotunna'iim, hl. 3617) 


20 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena 
padanya terdapat kebaikan fisik. 

5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan 
pertanda baiknya hati. 

6. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan 
perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir 
akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. 

7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan 
haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. 

8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta 
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 
mendatangkan persangkaan buruk. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Penetapan halal dan haram :2: 275, 16: 115, 5 87 
2. Menghindari syubhat : 49 : 2 

3. Kedudukan hati : 26 : 89, 16: 106, 22 : 46 
4. Allah Maha Berkuasa (Raja) : 5 : 40, 114: 2 


Hadits Arba'in Nawawiyah 21 


اللحديث السابع 


HADITS KETUJUH 


ن HA‏ رُقيّة تمي الدازي رضي الله عَنْهُ أن ابي ke‏ الله عليه 
وَسَلمْ قال : الذي A‏ قلا لمَنْ ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله 


ولاأئمة المسلمين وعامتهم . [رواه البخاري ومسلم] 


Arti Hadits. 

Dari Abu Rugoyah Tamim Ad-Daari radhiallahuanhu, 
sesungguhnya Rasulullah $& bersabda: Agama adalah 
nasehat!!2), kami berkata : Kepada siapa ? beliau bersabda: 
Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada pemimpan 
kaum muslimin dan rakyatnya 3. 

(Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran. 

1. Agama Islam berdiri tegak diatas upaya saling 
menasihati, maka harus selalu saling menasihati 
diantara masing-masing individu muslim. 

2. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya . 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 

1. Da wah dan Amar Ma'ruf Nahi munkar : 3: 104, 3: 110, 
41: 33 

2. Pentingnya selalu upaya untuk saling mengingatkan : 
51 : 55, 87 : 9. 


1. Nasehat adalah : ungkapan yang menyeluruh berupa keinginan yang 
mencakup semua kebaikan. 

2. Yang dimaksud adalah bahwa nasehat merupakan penopang agama. 

3. Yang dimaksud dengan nasehat kepada Allah adalah beriman 
kepadaya, tidak menyekutukannya, mensucikannya dari segala 
kekurangan, ta'at kepada-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya. 
Nasehat kepada Rasul-Nya adalah membenarkan risalahnya, beriman 
kepada semua yang dibawanya, menghormatinya, melaksanakannya 
ajarannya dll. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 22 


ai الحديث‎ 
HADITS KEDELAPAN 


1 y E عر‎ mio A - aa هاه‎ w 
E Bh P E a MR a D E E A 
e 


E‏ لله SEA iga Nah aa‏ فإذا AK‏ ذلك عَصَّمُو 


o Lor 


مني Si pem pa Bela‏ بحق الإسلام وحسابهم على الله تعَالى 
[رواه البخاري ومسلم ] 


Kosa kata. 

# 6 zi 

(aku) Memerangi‏ : اقاتل aku diperintahkan‏ : أمرت 

mereka terlindung‏ : عصموا : دم bentuk jamak dari‏ : دماء 
darah‏ 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya 
Rasulullah & bersabda : Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak 
ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika 
mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka 
akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan 
mereka ada pada Allah 35 (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Catatan : 

Hadits ini secara praktis dialami zaman kekhalifahan 
Abu Bakar As-Shiddig, sejumlah rakyatnya ada yang 
kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi 
mereka termasuk diantaranya mereka yang menolak 
membayar zakat . Maka Umar bin Khottob menegurnya 
seraya berkata : “Bagaimana kamu akan memerangi mere- 


Hadits Arba'in Nawawiyah 23 


ka yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah sedangkan 
Rasulullah telah bersabda : Aku diperintahkan.....(seperti 
hadits diatas)”. Maka berkatalah Abu Bakar: “Sesung- 
guhnya zakat adalah haknya harta”, hingga akhirnya 


Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Maklumat peperangan kepada mereka yang musyrik 
hingga mereka menyatakan keimanannya. 

2. Diperbolehkannya memerangi orang yang mengingkari 
shalat dan mereka yang tidak membayar zakat. 

3. Tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang 
terhadap harta dan darah kaum muslimin. 

4. Diperbolehkannya hukuman mati bagi setiap muslim 
jika dia melakukan perbuatan yang menuntut 
dijatuhkannya hukuman seperti itu seperti : Berzina 
bagi orang yang sudah menikah (muhshan), membunuh 
orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya 
dan jamaahnya . 

5. Dalam hadits ini terdapat jawaban bagi kalangan 
murji'ah yang mengira bahwa iman tidak membutuhkan 
amal perbuatan. 

6. Tidak mengkafirkan pelaku bid'ah yang menyatakan 
keesaan Allah dan menjalankan syari'atnya. 

7. Di dalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal 
yang zhahir dan menghukumi berdasarkan sesuatu 
yang zhahir sementara yang tersembunyi dilimpahkan 
kepada Allah. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Agidah dan syariat harus ditegakkan : 42 : 13, 
2. Perlindungan terhadap nyawa dan harta: 2: 188, 4: 93 
3. Besarnya kedudukan zakat :9: 34 


1. Maksudnya adalah bahwa mereka yang tidak membayar zakat berhak 
diperangi berdasarkan hak (ajaran) Islam seperti yang disinggung 
dalam hadits. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 24 


الحديث التاسع 
HADITS KESEMBILAN‏ 


Cii aki aa In 

Soso 7 نو‎ o P P P or + s, Y. “re 2 
ما د عَنْهُ فاجتنبوه» وما‎ : Ip kang الله صلی الله عليه‎ Sya) 
A سه‎ 7 3 


OA‏ فَأَبُوا منْهُ ما ا ga al Lu p ibi‏ لک كذ 


z 47 
9 os - WE La ES 6م‎ PT Kata 
مستا واختلافهم على ابيائهم . [رواه البخاري ومسلم]‎ 
Kosa kata. 
Sig: (Aku) larang kalian اجتنبووا‎ : Hedaklah kalian 
menghindarinya 
ja : (Aku) perintahkan kalian اهلك‎ : Menghancurkan 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin  Sakhr 
radhiallahuanhu dia berkata : Saya mendengar Rasulullah 
# bersabda : Apa yang aku larang hendaklah kalian 
menghindarinya dan apa yang aku perintahkan maka 
hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. 
Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian 
adalah karena banyaknya pertanyaan mereka (yang tidak 
berguna) dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi 
mereka. (Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 

1. Wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh 
Rasulullah &. 

2. Siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang 
diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya 


25 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


mampu sebagiannya saja maka dia hendaknya 
melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. 

. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang 
kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. 

. Perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang 
sulit. 

. Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatang- 
kan kemaslahatan. 

. Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk 
bersatu dan bersepakat. 

. Wajib mengikuti Rasulullah #, ta'at dan menempuh 
jalan keselamatan dan kesuksesan. 

. Menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting 
yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat 
tersebut belum dibutuhkan. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Patuh kepada Rasulullah & :59:7, 8:46 
2. Bertakwa sebatas kemampuan : 64 : 16. 
3. Berdebat yang tak berguna dan bertikai, sumber kehan- 


curan : 40 : 5 


Hadits Arba'in Nawawiyah 26 


الحديث العاشر 
HADITS KESEPULUH‏ 


- - Pa 
. Jo. A ar or | £ 0. 


a SN, 25 = Te A CAS 2 P 3 

IE:‏ لا يقل إلا طيباء ang AA‏ بمَا أَمَرَ به 
و Kaga E‏ % ر GN 1 Wi 9 1 Ne‏ 
Gal‏ فقال تَعَالى : (ر يا أيها الرسّل كلوا منَ الطيبات واعمَلوا 
ص الحا )» وقال تَعَالَى : (( یا ھا GAN‏ آمنُوا كلوا من بات ما 
رر MA UN A aa‏ ى A daed Me‏ 
GSES‏ ثم ذكر الرّحُل a a Jala‏ أغبرٌ Se‏ 


UNI‏ يا رب يا رب ومطعمه حرام agan‏ حرام وملبسة حرام 


AN ena‏ ورک ی Ra‏ ا و 
وغذي بالحرام فانی يستجاب له . [رواه مسلم] 
Kosa kata‏ 
Menerima Jalan : Panjang / jauh‏ : يقبل 
Berdebu / dekil‏ : أغبر Kumal‏ : أشعث 


Ya: Memanjangkan / mengangkat ia : Maka dari mana/ bagaimana 
لی‎ 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata 
Rasulullah # bersabda : Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, 
tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerin- 
tahkan para rasul-Nya dengan firmanNya (yang artinya): 
Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal 
shalehlah. Dan Dia berfirman (yang artinya) : Wahai orang- 
orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang 
Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau 
menyebutkan ada seseorang melakukan perjalan jauh 


Hadits Arba'in Nawawiyah 27 


dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan 
kedua tangannya ke langit seraya berkata : Ya Robbku, Ya 
Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, 
pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari 
sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) 
bagaimana doanya akan dikabulkan. (Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Dalam hadits di atas terdapat pelajaran akan sucinya 
Allah ta'ala dari segala kekurangan dan cela. 

2. Allah ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. 
Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram 
tidak akan diterima. 

3. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik 
disisi Allah ta'ala. 

4. Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan meng- 
halangi seseorang dari terkabulnya doa, dapat merusak 
amal dan menjadi penghalang diterimanya amal 
perbuatan. 

9. Anjuran untuk berinfag dari barang yang halal dan 
larangan untuk berinfag dari sesuatu yang haram. 

6. Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan 
sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi 
kekuatan untuk ta'at kepada Allah. 

7. Dalam hadits terdapat sebagian dari sebab-sebab 
dikabulkannya do'a: Perjalanan jauh (safar), kondisi 
yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam 
keadaan kumal dan berdebu, mengangkat kedua tangan 
ke langit, meratap dalam berdoa, keinginan kuat dalam 
permintaan, mengkonsumsi makanan, minuman dan 
pakaian yang halal. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Mempersembahkan yang terbaik kepada Allah : 28 : 77 
2. Mengkonsumsi yang halal 15:88 
3. Meratap dalam berdoa : 19 : 3, 32 : 16 . 


Hadits Arba'in Nawawiyah 28 


الحديث الحادي عشر 
HADITS KESEBELAS‏ 


حي ابي نكلو الحاو ار على إلى اي Pa BTA dia Ab‏ 

اله Sih klang Ie‏ رَضيّ الله Hb : JB NGGE‏ من رَسُوْل الله 
e‏ الله عَلَيْه dn‏ دغ ما يريك إلى NE‏ 

i‏ [رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح] 

Kosa kata. 


tinggalkan‏ : دغ | (saya) menghafal/‏ : حفظ(ت) 


mengetahui يريب(ك)‎ : meragukan-(mu) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu 
Rasulullah # dan kesayangannya xæ dia berkata : Saya 
menghafal dari Rasulullah #4 (sabdanya): Tinggalkanlah apa 
yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. 

(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shoheh) 


Pelajaran. 


1. Meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan 
melahirkan sikap wara’. 

2. Keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal 
tersebut lebih terhindar dari perbuatan syubhat, 
khususnya jika diantara pendapat mereka tidak ada 
yang dapat dikuatkan. 

3. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan maka 
keyakinan yang diambil. 

4. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan 
ketenangan. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 29 


5. Berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan 
agama dan masalah bid'ah. 

6. Siapa yang membiasakan perkara syubhat maka dia 
akan berani melakukan perbuatan yang haram. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 
1. Meninggalkan keragu-raguan : 14: 10, 49: 15, 2:2 


Hadits Arba'in Nawawiyah 30 


HADITS KEDUA BELAS 


` Me a a و ر م‎ PAS PER £ o D 


م 


[حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا] 


Kosa kata. 


(41) تر‎ : meninggalkan | (han : penting (baginya) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahunhu dia berkata : Rasulullah 

# bersabda : Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, 

dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya . 
(Hadits Hasan riwayat Turmuzi dan lainnya) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibuk- 
kan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta 
menjauhkan perkara yang hina dan rendah. 

2. Mendidik dan merawat diri sendiri dengan mening- 
galkan apa yang tidak bermanfaat didalamnya. 

3. Menyibukkkan diri dengan sesuatu yang tidak ber- 
manfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda 
kelemahan iman. 

4. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu 
yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia 
maupun akhirat. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Optimalisasi waktu dan potensi : 103 : 1-3, 2: 148 
2. Meninggalkan hidup terlena : 63: 9, 31: 6 


Hadits Arba'in Nawawiyah 31 


الحديث الثالث عشر 
HADITS KETIGA BELAS‏ 


oo Ala. £ o 7‏ 2 5 - به to‏ اک a, y OA‏ 
عن أبي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه» حادم رسول الله صلى 
اه عله وسم عن ال صلی ال عل وسلم قال : لا ومن Sa‏ 


حت يخ ؛ لاحي ما يحت ؛ sai‏ [رواه البخاري ومسلم] 
Kosa kata.‏ 
Mencintai | (a) 5) : (untuk) diri-fnya)‏ : يحب 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, 
pembantu Rasulullah # dari Rasulullah &, beliau bersabda: 
Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia 
mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya 
sendiri. (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya bagaikan 
satu jiwa, jika dia mencintai saudaranya maka seakan- 
akan dia mencintai dirinya sendiri. 

2. Menjauhkan perbuatan hasad (dengki) dan bahwa hal 
tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. 

3. Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah 
dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. 

4. Anjuran untuk menyatukan hati. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti diri sendiri : 
49: 12, 
2. Ukhuwwah Islamiah : 49:10, 3: 103 


32 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث الرابع عشر 
HADITS KEEMPAT BELAS‏ 


Í o‏ م بير هم 


عن ان SAS‏ رضي الله عله JG‏ قال MIA,‏ صلی الله عليه 


هاس 


وسيم AG:‏ إلا اله كني Sos‏ 


4 


الله إل بإحدى ثلأث yai ag AN LS:‏ والتارك لدينه 


ر 


5 للْجَمّاعَة [رواه البخاري ومسلم] 
Kosa kata.‏ 

darah‏ : دم halal‏ : — يحل 

orang yang berzina‏ : الزاني yang sudah menikah‏ : الثيب 


memisahkan dirinya‏ : المفارق | orang yang meninggalkan‏ : التارك 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Mas'ud radiallahuanhu dia berkata 
Rasulullah bersabda : Tidak halal darah seorang muslim 
yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa 
saya (Rasulullah ® ) adalah utusan Allah kecuali dengan 
tiga sebab : Orang tua yang berzina, membunuh orang lain 
(dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah 
dari jamaahnya. (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin 
kecuali dengan tiga sebab, yaitu : zina muhshon (orang 
yang sudah menikah), membunuh manusia dengan 
sengaja dan meninggalkan agamanya (murtad) berpisah 
dari jamaah kaum muslimin. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


33 


. Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama 
dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka 
yang mengganggunya seperti dengan melakukan zina, 
pembunuhan dan murtad. 

. Agama Islam adalah yang dipegang oleh jamaah kaum 
muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar 
darinya. 

. Hukum pidana dalam Islam sangat keras, hal itu 
bertujuan untuk mencegah (preventif) dan melindungi. 

. Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah 
ta'ala dan selalu merasa terawasi oleh-Nya dan keadaan 
tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya 
hukuman. 

. Hadits di atas menunjukkan pentingnya menjaga 
kehormatan dan kesucian. 

. Dalam hadits tersebut merupakan ancaman bagi siapa 
yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah 
ta'ala. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Nyawa seorang muslim dilindungi :4:93 
3. Hukuman dalam Islam sebagai bagian dari perlin- 


dungan: 2 : 179 


Hadits Arba'in Nawawiyah 34 


الحديث الخامس عشر 
HADITS KELIMA BELAS‏ 


عَنْ أبي GA‏ الله عله أن رَسوْل الله صَلّى الله عليه dg‏ قال : 
iy‏ كان GAK‏ بالله IG‏ الآخر فليقل خيرا و deal‏ وَمَنْ کان 
ومن با DA AN pdha‏ کان GA‏ بال واب 
KÜ AN‏ م Man‏ إرواه البخاري ومسلم] 

Kosa kata. 


Sanak) : (hendaklah) dia diam | یکر م‎ : memuliakan 


tetangga-(nya) an : tamu-(nya)‏ : جار(ه) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya 
Rasulullah £ bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia 
menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia 
memuliakan tamunya (Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat 
menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dikalangan 
individu masyarakat muslim. 

3. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang 
baik dan diam dari selainnya . 

4. Berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebab- 
kan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan 
merupakan jalan keselamatan. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 35 


5. Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara 
apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang 
diharamkan dalam setiap kondisi. 

6. Tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, 
karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan 
yang diharamkan atau yang makruh. 

7. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati 
tetangganya dan memperhatikanya serta tidak menya- 
kitinya. 

8. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika 
bertujuan menerangkan yang haq dan beramar ma'ruf 
nahi munkar. 

9. Memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak 
dan pertanda komitmennya terhadap syariat Islam. 

10. Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. 


Tema hadits dan ayat-ayat Al Ouran yang terkait : 

1. Iman dan pengaruhnya dalam prilaku keseharian : 
16 : 97. 

2. Menjaga perkataan : 50: 18, 

3. Hubungan baik dengan tetangga : 4: 36, 

4: Sikap mulia terhadap tamu : 51: 24-27 


Hadits Arba'in Nawawiyah 36 


الحديث السادس عشر 
HADITS KEENAM BELAS‏ 


- z 
Sema م هماع‎ 


أوصنى» قال : لا تَعْضَّبْ . SP‏ مراراء قال: لا LA‏ إرواه البخاري] 


Kosa kata. 
(A : Nasihatilah لا‎ : Jangan 

(saya) رد‎ : Mengulanginya 
ala : (engkau) marah í Jx : Berulang-kali 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu sesungguhnya 
seseorang bertanya kepada Rasulullah sholallohu “alaihi wa 
sallam : (Ya Rasulullah) nasihatilah saya. Beliau bersabda : 
Jangan kamu marah. Beliau menanyakan hal itu berulang- 
kali. Maka beliau bersabda : Jangan engkau marah. 

(Riwayat Bukhiroi ) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat 
dan mengenal  perbuatan-perbuatan kebajikan, 
menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta 
memberikan nasihat yang baik. 

2. Larangan marah. 

3. Dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga 
pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. 


Tema hadits. 
1. Meninggalkan sifat pemarah : 3: 159, 3 : 134 


Hadits Arba'in Nawawiyah 37 
الحديث السابع عشر‎ 
HADITS KETUJUH BELAS 
s 2 ف‎ 0o32 0 و‎ A of ° ت‎ To. E o - 


iS » عَلَى کل شيء‎ one LS dal عليه‎ 


: wen. عام‎ Sea ofl همه‎ Z شري‎ Lon f 
Gita (SIA Ily الذبحة‎ Nga وإذا ذَبَحتُم‎ AGAN فأخسوا‎ 


Ban كه‎ 0 Ko 
ولير ح ذبيحته . [رواه مسلم]‎ 
Kosa kata. 
الإحسان‎ : berlaku baik (A): (kalian) membunuh 
akal : cara membunuh ذبح( تم(‎ : (kalian) menyembelih 
الذبحة‎ : cara menyembelih يحد‎ : mengasah/ menajamkan 
(—)— ġà : pisau- (nya) / alat يرح‎ : senangilah 

menyembelih 


hewan sembelihan(nya)‏ :ذبيحت (ه) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari 
Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam bersabda 
Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik 
(ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka 
berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian 
menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah 
kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan 
sembelihannya. (Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap 
makhluk termasuk diantaranya adalah hewan. 


38 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai 
sasaran dan tujuan, tidak juga boleh menyayat-nyayat 
orang yang dihukum gishash. 

3. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan 
ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh 
membebaninya diluar kemampuannya serta tidak 
menyiksanya saat menyembelihnya. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Profesionalisme : 28 : 77 
4. Berbuat baik (ihsan) hingga kepada seluruh makhluk : 
2: 195 


39 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث ya‏ عشر 

HADITS KEDELAPAN BELAS 
ن جَبّل رضي‎ AS بن جُنَادَة وأبِي عبد‎ LAB عن ابي‎ 
EA 2 0 َه 5 ررك رمه‎ 2 KAON 0 Fe * A; 
bak قال : اثق الله‎ g الله ععنهما عن رسول الله صلى الله عليه‎ 
3 A E. ر اھ ای‎ > ab Ea o Pi 1 
حسم‎ dea AN کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وغتالق‎ 

[رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح] 


Kosa kata. 

(à) اتق‎ : Bertakwalah (kepada حيثما‎ : Dimana saja 
Allah) السيئة‎ : keburukan 

Ikutialh dk : pergaulilah‏ : أتبع 

(dengan) akhlak‏ : (ب)خلق menghapus-(nya)‏ : تمح(ها) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu 
Abdurrahman, Mu'az bin Jabal radhiallahuanhuma dari 
Rasulullah saw beliau bersabda : Bertakwalah kepada Allah 
dimana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan 
kebaikan niscaya menghapusnya dan pergauilah manusia 
dengan akhlak yang baik. 

(Riwayat Turmuzi, dia berkata haditsnya hasan, pada sebagian 
cetakan dikatakan hasan shahih). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap 
muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal 
shaleh. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 40 


2. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan 
secara langsung, karena kebaikan akan menghapus 
keburukan. 

3. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak 
mulia. 

4. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuk- 
sesan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan 
akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak 
negatif pergaulan. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Takwa, bekal disetiap tempat dan waktu : 2: 197 
2. Akhlak mulia : 68:4 


Hadits Arba'in Nawawiyah 41 


الحديث التاسع عشر 

HADITS KESEMBILAN BELAS 
Pan م < 75 57 و‎ 3o72 A - br o y o- ae fo 
al قال : كنت‎ LEE عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله‎ 
خا ر عو و مرو لكر‎ Bila AT مع ار" كرس ر‎ 
غلام إني أعلمك كلمّات:‎ G : صَلى الله عليه وَسَلمْ يَوْماء فقال‎ ga) 
3 Jiu الف‎ sy الله تعد ایك‎ Aa MI Ea 
reg sS Sa NA Pen 0 2 
لو اجتمعت على أن‎ PAN وإذا استتعنت فاسستعن بالل واعلم أن‎ 


As 0 an 9 A مم‎ o 90,0 


ينفعوك بشيء لم يفوك إلا بشيء قذ كب الله لَك وإن اجتمعوا 
AN AN An‏ 


إرواه الترمذي وقال ا EE‏ غير الترمذي: احفظ الله تجدة yai Tal‏ إلى 
الله في Uli AA‏ في WENG BAN‏ أن ما أخطاك لَمْ يكن ليصيبك» وما أصابَك لم يكن ليخطئكء 
el,‏ أن النصر مَعَ Ola ikal‏ الفرج مَعَ la SSI‏ مع اشر Ag‏ 


Kosa kata. 

Gala : dibelakang (3) el : (saya) ajarkan (engkau) 

dihadapan-(mu)‏ :تجاه (ك) | Peliharalah /jagalah‏ : احقظ 

berkumpul.‏ : اجتمع(ت) (engkau) minta‏ : استعت(ت) 
mendatangkan bahaya‏ : يضرو(ك) Pertolongan‏ 

memberikan manfaat (kepadamu)‏ : ينفعو (ك) 
قلم bentuk jamak dari‏ : الأقلام (kepadamu)‏ 

صحيفة bentuk jamak dari‏ : الصحف diangkat‏ : رفعر(ت) 


kering yaitu: catatan.‏ : جف(ت) 


Hadits Arba'in Nawawiyah 42 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Al Abbas Abdullah bin Abbas 
radhiallahuanhuma, beliau berkata : Suatu saat saya 
berada dibelakang nabi shollallohu 'alaihi wa sallam, maka 
beliau bersabda : Wahai ananda, saya akan mengajarkan 
kepadamu beberapa perkara: Jagalah Allah), niscaya dia 
akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu 
berada di hadapanmu2. Jika kamu meminta, mintalah 
kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah 
pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika 
sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat 
kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat 
memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah 
Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk 
mencelakakanmu atas sesuatu , niscaya mereka tidak akan 
mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah 
tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah 
kering? . 

(Riwayat Turmuzi dan dia berkata : Haditsnya hasan Shahih). Dalam 
sebuah riwayat selain Turmuzi dikatakan : Jagalah Allah, niscaya engkau 
akan mendapatkan-Nya didepanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang 
niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa 
yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu dan apa yang 
ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu, ketahuilah 


bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama 
kesulitan dan kesulitan bersama kemudahan). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Perhatian Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam dalam 
mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi 
mu min idaman. 


1. Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan 
perintahnya dan menjauhkan larangannya. 

2. Dengan pertolongan dan perlindungan-Nya. 

3. Maksudnya adalah segala sesuatu telah ditakdirkan dan dibukukan 
pencatatannya oleh Allah ta'ala. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


2. 


43 


Termasuk adab pengajaran adalah menarik perhatian 
pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan 
sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. 


. Siapa yang konsekwen melaksanakan perintah-perintah 


Allah, nicsaya Allah akan menjaganya di dunia dan 
akhirat. 

Beramal saleh serta melaksanakan perintah Allah dapat 
menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari 
kesulitan. 


. Tidak mengarahkan permintaan apapun (yang tidak 


dapat dilakukan makhluk) selain kepada Allah semata. 


. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali 


berdasarkan ketetapan Allah ta'ala . 

Menghormati waktu dan menggunakannya kepada 
sesuatu yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah 
Shollallohu alaihi wa sallam memanfaatkan waktunya saat 
beliau berkendaraan. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Menyiapkan generasi beriman : 4: 9, 25 : 74, 46 :15 
2. Allah tempat bergantung dan berlindung: 1 : 5, 112: 2 


3. 


Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah : 
64: 11,9: 51,7: 188, 10:49. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 44 


HADITS KEDUA PULUH 


fo. 


فال وول اهام NG. 5 bi: La da‏ 
رسو 3 ر س من 8 


وة SIN‏ 5 تسح فَاصْنَعْ ما شت 5 إرواه البخاري ] 
Kosa kata.‏ 

kenabian‏ : النبوة diketahui, didapatkan‏ : أدرك 

pl : huruf nafi, artinya: tidak تستح (تستحي)‎ : (engkau) malu . 
gua (—i) : (maka) perbuatlah (=) : (yang engkau) sukai 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al Anshary Al Badry 
radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shollallohu 'alaihi wa 
sallam bersabda : Sesungguhnya ungkapan yang telah 
dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu 
adalah : Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang 
engkau suka. (Riwayat Bukhori) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para 
nabi dan tidak terhapus ajarannya. 

2. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka 
jangan harap lagi (kebaikan) darinya sedikitpun. 

3. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu 
bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak 
malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang 
sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. 

4. Rasa malu merupakan prilaku dan dapat dibentuk. 
Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


45 


hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka 


yang menjadi tanggung. jawabnya. 


5. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum- 
hukum agama serta menuntut ilmu dan kebenaran . 
Allah ta'ala berfirman : “Dan Allah tidak malu dari 


kebenaran” (33 : 53). 


6. Diantara manfaat rasa malu adalah 'Iffah (menjaga diri 


dari perbuatan tercela) dan Wafa' (menepati janji) 


7. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib 


diwujudkan. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Menumbuhkan rasa malu sesuai proporsinya : 33 : 53 


Hadits Arba'in Nawawiyah 46‏ 
المحديث الحادي والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH SATU‏ 
fo‏ 0 ديه > £ ا 5 A - - 78 y o‏ 
عن ابي GS‏ وقيل : أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله 


2 عه 


عة قال : قلت : يا رَسُوْلَ الله قل لي في SRS BUY‏ 


BA ل‎ E 
Ag استقم‎ ahh قال : قل آمنت‎ . Se أحَدا‎ 
Kosa kata. 
أسأل‎ : (saya) bertanya اسنتقم‎ : istigomah-lah, berpegang 


teguhlah. 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan- : Abu ‘Amrah, 
Sufyan bin Abdillah Ats Tsagofi radhiallahuanhu dia 
berkata, saya berkata : Wahai Rasulullah shollallohu 'alaihi wa 
sallam, katakan kepada saya tentang Islam sebuah 
perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun 
selainmu. Beliau bersabda: Katakanlah: saya beriman 
kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah . 

(Riwayat Muslim). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


Iman kepada Allah ta'ala harus mendahului ketaatan. 
Amal saleh dapat menjaga keimanan 

Iman dan amal saleh keduanya harus dilaksanakan. 
Istigomah merupakan derajat yang tinggi . 

Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga 
agamanya dan merawat keimanannya. 

Perintah untuk istigomah dalam tauhid dan ikhlas 
beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati. 


un ES 


g 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


47 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


l. Bertanya untuk mendapatkan kebaikan : 2: 149, 2: 
512, 2 : 217, 2 : 219, 2 : 219, 2 220. ( 
3. Iman dan istiqomah : 41 : 30, 46 : 13, 72 : 16, 15: 99 


Hadits Arba'in Nawawiyah ==. 49 


yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal 
tersebut tidak diketahuinya. 

2. Penghalalan dan pengharaman merupakan aturan sya- 
riat, tidak ada yang berhak menentukannya kecuali 
Allah ta'ala. 0 

3. Amal saleh merupakan sebab masuknya seseorang 
kedalam syurga. 

4. Keinginan dan perhatian yang besar dari para shahabat 
serta kerinduan mereka terhadap syurga serta upaya 
mereka dalam mencari jalan untuk sampai kesana. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Evaluasi diri / muhasabah :59 : 8 

2. Rindu syurga :3: 133,66: 11 

4. Memperhatikan halal haram dalam kehidupan: 9 : 29, 
66: 1, 7: 157 


48 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث الثابئ والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH DUA‏ 
pA o E o 0‏ ضع هاه 97 indi o A - r - o Ng‏ 
عن أبي عبد الله حابر بن عبد الله الأنصّاري رضي الله عَنْهُمَا : أن 
ام 1 Rn am‏ 3 5 رمه رر Se‏ ر > P‏ 
رلا سأل pn)‏ الله صلى الله عليه kang‏ فقال : أرأيت إذا صليت 


SA KI‏ رَمَضَانَ JIE UG‏ وَحَرَنْت BA‏ وَلَمْ 


HR Ea DD و‎ Parit ala 6 
fetus olga . أزذ على ذلك شيعاء أأذحل الجنة ؟ قال : نعم‎ 
Kosa kata. 
المكتوبات‎ : Shalat-shalat fardu أحلل(ت)‎ : (saya) menghalalkan 


(G)—)s : (saya) mengharamkan |1/Ja : Apakah 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al Anshary 
radhiallahianhuma : Seseorang bertanya kepada 
Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam, seraya berkata : 
Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat 
yang wajib, berpuasa Ramadhan, Menghalalkan yang halal 
dan mengharamkan yang haram! dan saya tidak tambah 
sedikitpun, apakah saya akan masuk surga ?. Beliau 
bersabda : Ya. (Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama 
tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa 


1. Maksud mengharamkan yang haram adalah: menghindarinya dan 
maksud menghalaikan yang halal adalah : mengerjakannya dengan 
keyakinan akan kehalalannya . 


Hadits Arba'in Nawawiyah 49 


yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal 
tersebut tidak diketahuinya. 

2. Penghalalan dan pengharaman merupakan aturan sya- 
riat, tidak ada yang berhak menentukannya kecuali 
Allah ta'ala. 

3. Amal saleh merupakan sebab masuknya seseorang 
kedalam syurga. 

4. Keinginan dan perhatian yang besar dari para shahabat 
serta kerinduan mereka terhadap syurga serta upaya 
mereka dalam mencari jalan untuk sampai kesana. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Evaluasi diri / muhasabah :59: 18 

2. Rindu syurga :3: 133, 66: 11 

4. Memperhatikan halal haram dalam kehidupan: 9 : 29, 
66: 1, 7: 157 


Hadits Arba'in Nawawiyah 50 


الحديث الثالث والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH TIGA‏ 


عَنْ أب مالك الْحَارِئي ابن عَاصِمْ SAI‏ رَضي الله عَنهُ قال : قال 
aa‏ الله GAS NYI opa D le‏ 
تنه Opal‏ وکات الله وَالْحَيْدُ لك نلا ت AGA‏ ك ما بين 
الاو رفن را ن وال غاد ora‏ که ر 


fos, 407 2, 85 2000‏ 
عليك . كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها [رواه مسلم] 


Kosa kata. 


Setengah, sebagian‏ : شطر Bersuci‏ : الطهور 
Bukti‏ : برهان laî : Memenuhi‏ (تملآن) 

menjual‏ : بائع Berangkat (pagi hari)‏ : يغدو 

Memerdekakan‏ : معتق Menghancurkan‏ : موبق 


(jiwa) .‏ نفس kembali kepada kalimat‏ معتق pada kalimat (3: ye dan‏ ها 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Malik Al Haritsy bin ‘Ashim Al “Asy'ary 
radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu “alaihi wa 
sallam bersabda : Bersuci sebagian dari iman, Al Hamduli- 
lah dapat memenuhi timbangan!, Subhanallah dan Al 
Hamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi, 
Sholat adalah cahaya2, shadagah adalah bukti3, Al Quran 


1. Maksudnya adalah timbangan kebaikan seorang hamba pada hari 
kiamat. 

2. Dikatakan cahaya karena shalat dapat menunjukkan seseorang 
kepada perbuatan yang baik. 

3. Bukti akan kebenaran keimanannya. 


Hadits Arba'in Nawawiyah S1 


dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang 
memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual 
dirinya!, ada yang membebaskan dirinya (dari kehinaan 
dan azab) ada juga yang menghancurkan dirinya . 

(Riwayat Muslim). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, bertambah 
dengan amal saleh dan keta'atan dan berkurang dengan 
maksiat dan dosa. 

2. Amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan 
dia memiliki beratnya. 

3. Bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, karena itu 
harus diperhatikan. 

4. Menjaga shalat akan mendatangkan petunjuk dan 
memperbaiki kondisi seorang muslim terhadap 
manusia, membedakannya dengan akhlaknya dan 
perilakunya, kewara'annya dan ketakwaannya. 

5. Seruan untuk berinfag pada jalan-jalan kebaikan dan 
bersegera melakukannya dimana hal tersebut 
merupakan pertanda benarnya keimanan. 

6. Anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah, 
khususnya apa yang dialami seorang muslim karena 
perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. 

7. Semangat membaca Al Ouran dengan pemahaman dan 
mentadabburi (merenungkan) ma'nanya, menga-malkan 
kandungan-kandungannya karena hal tersebut dapat 
memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. 

8. Seorang muslim harus menggunakan waktunya dan 
umurnya dalam keta'atan kepada Allah ta'ala serta tidak 
mengabaikannya karena kesibukan lainnya. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 
1. Keutamaan bersuci :9 : 108, 2: 222 


1. Menjual dirinya baik kepada Allah ta'ala dengan menta'ati-Nya atau 
kepada syetan dengan bermaksiat kepada-Nya. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


52 


2. Keutamaan dan kekuatan zikir 18:45, 13:28 
3. Shadagah : 2: 261, 57 : 18, 33 : 35. 

4. Interaksi dengan Al Ouran 14:82, 7: 204, 25 : 30 
5. Perbuatan manusia kembali kepada dirinya: 17 : 7 


Hadits Arba'in Nawawiyah 53 


الحديث الرابع والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH EMPAT‏ 
عن أبي ah‏ رضي الله عن gi‏ صَلَى اله عله a‏ 
فيْمًا يروه عَنْ رنه عر وَجَل أ قال : يا عبّادي A‏ حرمت in‏ 
على تفي ln‏ كم a‏ فلا تطالَمُوا . ا عبّادي SIS‏ 
7 
ال إلا من هدي Si San‏ . يا عبّادي كلكم جَائع ! Si‏ 
من BH‏ فاستطعموني Kam‏ يا عبَادي SIS‏ عار إلا من 
Eps‏ فَاستَكسُوني Ssi‏ . يا عبادي إِنَكُمْ J4 Ji dia‏ 
Si dpi da EK sad Uh,‏ يَا عبّادي | SSI‏ 
Pan‏ ون نلوا تفعي eU, AKE‏ لَوْ أن 
Sn SG SAN ji‏ کائوا عَلَى Na A‏ 
ور اد TS‏ 
SAY‏ وج | كانوا على ai‏ وَاحد منكم ما 
giat‏ . يا عدي SEP‏ وآ رک لتك 
un‏ واحد alah SP‏ كل واحد مسا 
مسا لقص ذلك ما عندي إلا كمايص ma‏ لذحل Ad‏ 
Gra as SI pi‏ کم م ad SEN‏ 
ag‏ عبرا فيد الله وَمَنْ وَحَدَ S‏ ذلك قل يمن aa Y‏ 
[رواه مسلم] 


Hadits Arba'in Nawawiyah 54 
Kosa kata. 
تظالموا‎ : (kalian) saling ضال‎ : sesat 

menzalimi استهدوني‎ : Hendaklah kalian minta 


(HJ kuj berikan dayak daka 


hidayah (kepadanya) 


(Aku) berikan‏ : أطعم(ت)(ه) Lapar‏ : جائع 
Mintalah makan makan (kepadanya)‏ : استطعموني 
Telanjang‏ : عار kepada-Ku‏ 
Mintalah pakaian‏ : استكسوني (Aku) memberi‏ : كسو(ت)(نه) 
pakaian (kepadanya) kepada-Ku.‏ 
(kalian) sampai, dapat‏ : تبلغوا (kalian) melakukan‏ : تخطئون 
Menambdh‏ : زاد kesalahan‏ 
Yang paling bertaqwa | jai: Mengurangi‏ : أتقى 
Jarum‏ : المخيط Orang yang paling‏ : أفجر 
(Aku) sempurnakan‏ : أو في(كم) durhaka‏ 
iaa : Tempat, bukit. (balasannya)(kepada kalian)‏ 


(Aku) menghitungl(nya)‏ : أحصي(ها) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah 
shollallohu 'alaihi wa sallam sebagaimana beliau riwayatkan 
dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman 1): Wahai 
hambaku, sesungguhya aku telah mengharamkan 
kezaliman atas diriiKu dan Aku telah menetapkan 
haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah 
kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku semua kalian 


1. Hadits seperti ini disebut hadits Qudsi, yaitu hadits yang maknanya 
dari Allah dan redaksinya dari Rasulullah saw. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 55 


adalah sesat kecuali siapa yang Aku beri hidayah, maka 
mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan 
memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian 
semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan 
kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku 
niscaya Aku berikan kalian makanan. Wahai hamba-Ku, 
kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan 
kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku 
niscaya Aku berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku 
kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan 
siang hari dan Aku mengampuni dosa semuanya, maka 
mintalah ampun kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni. 
Wahai hamba-Ku sesungguhnya tidak ada kemudharatan 
yang dapat kalian lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak 
ada kemanfaatan yang kalian berikan kepada-Ku. Wahai 
hambaku seandainya sejak orang pertama diantara kalian 
sampai orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin 
semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa diantara 
kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku 
sedikitpun . Wahai hamba-Ku seandainya sejak orang 
pertama diantara kalian sampai orang terakhir, dari 
golongan manusia dan jin diantara kalian, semuanya 
seperti orang yang paling durhaka diantara kalian, niscaya 
hal itu mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun juga. Wahai 
hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama diantara 
kalian sampai orang terakhir semunya berdiri di sebuah 
bukit lalu kalian meminta kepada-Ku, lalu setiap orang 
yang meminta Aku penuhi, niscaya hal itu tidak 
mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali bagaikan 
sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai 
hamba-Ku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan 
diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan 
balasannya, siapa yang banyak mendapatkan kebaikaan 
maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan siapa 
yang menemukan selain (kebaikan) itu janganlah ada yang 
dicela kecuali dirinya. (Riwayat Muslim) 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


56 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits 


1. 


Menegakkan keadilan diantara manusia serta haramnya 
kezaliman diantara mereka merupakan tujuan dari 
ajaran Islam yang paling penting. 

Wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan 
petunjuk dan memintanya kepada Allah ta'ala. 

Semua makhluk sangat tergantung kepada Allah dalam 
mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan 
terhadap dirinya baik dalam perkara dunia maupun 
akhirat. 

Pentingnya istighfar dari perbuatan dosa dan 
sesungguhnya Allah ta'ala akan mengampuninya. 
Lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka 
dalam mendatangkan kecelakaan dan kemanfaatan. 
Wajib bagi setiap mu'min untuk bersyukur kepada Allah 
ta'ala atas ni'mat-Nya dan taufig-Nya. 

Sesungguhnya Allah ta'ala menghitung semua 
perbuatan seorang hamba dan membalasnya. 

Dalam hadits terdapat petunjuk untuk mengevaluasi 
diri (muhasabah) serta penyesalan atas dosa-dosa 


Tema hadits dan ayat-ayat Al Ouran yang terkait : 


PUNH 


Besarnya bahaya kezaliman : 7 : 44, 10 : 13 
Allah sumber hidayah dan rezeki : 18: 17, 
Kemurahan dan ampunan Allah ta'ala : 39 : 53, 7 : 156 


. Kebaikan dan keburukan akan kembali kepada 


manusia: 17 : 7, 47 : 38, 7 : 160 


57 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث الخامس والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH LIMA‏ 


z 
é 


عن أبي ذَرٌ رضي الله عه : أن ن اسا من أُصْحَاب رَسُوْل الله صَلَى 
اله علسبه وسلم AJ‏ اله سلما سول ال َب 
ja a‏ بالأخؤر A‏ كن العو 
GEN EE ET‏ 
Bata sana Ki: aa‏ ول ike pa‏ َه وکل 


TS Hakka تَحْميْدَة‎ 


5 ا ا F‏ ا رَسُوْل الله أيأتي 
us TBK dea ul‏ ار ؟ فال : ارايم ل dea‏ حرام 
Tae sen aa Mung na‏ 

[رواه مسلم] 


Kosa kata. 
الدثور‎ bentuk jamak dari دثر‎ : harta | الأجور‎ : jamak dari طم :الأجر‎ 
yang banyak وزر‎ dosa 
فضول‎ : sesuatu yang berlebih بضع‎ : kemaluan (maksudnya 
adalah: jima') 
Terjemah hadits. 
Dari Abu Dzar radhiallahuanhu : Sesungguhnya sejumlah 


58 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


orang dari shahabat Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam 1) 
berkata kepada Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam: “Wahai 
Rasululullah, orang-orang kaya telah pergi dengan 
membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana 
kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan 
mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang 
kami tidak dapat melakukannya). (Rasulullah shollallohu 
alaihi wa sallam) bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan 
bagi kalian jalan untuk bersedekah ? : Sesungguhnya 
setiap tashbih 2 merupakan sedekah, setiap takbir merupa- 
kan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap 
tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar 
merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian3) 
merupakan sedekah. Mereka bertanya : Ya Rasulullah 
masakah dikatakan berpahala seseorang diantara kami 
yang menyalurkan syahwatnya ?, beliau bersabda: 
Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut 
disalurkan dijalan yang haram, bukankah baginya dosa ?, 
demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan 


yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. 
(Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta 
mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenang- 
kan perasaan. 

2. Para shahabat berlomba-lomba untuk berbuat ke- 
baikan. 

3. Luasnya keutamaan Allah ta'ala serta banyaknya pintu- 
pintu kebaikan yang dibuka bagi hamba-Nya. 

4. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan 
shodagoh yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. 


1. Yang dimaksud adalah para shahabat Rasulullah saw yang fakir. 
2. Tashbih adalah ucapan Shubhanallah. 
3. Maksudnya adalah melakukan jima' dengan istri. 


59 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


5. Kebiasaan-kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat 
yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah 
jika diiringi dengan niat saleh. 

6. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat 
bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan 
dirinya ke derajat yang lebih sempurna. 

7. Didalam hadits ini terdapat keutamaan orang kaya yang 
bersyukur dan orang fakir yang bersabar. 

8. Iri terhadap kebaikan orang lain (agar dirinya seperti 
orang tersebut) adalah hal yang diperbolehkan dalam 
agama. 

9. Sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak 
diperbolehkan syariat mendapatkan dosa, maka 
menggunakannya sesuai dengan petunjuk syariat akan 
mendatangkan pahala. 


Tema hadits dan ayat Al Ouran yang terkait. 


1. Berlomba-lomba terhadap kebaikan: 2:148, 3: 114 
2. Pintu-pintu kebaikan terbuka luas : 2: 177, 5:2 
3. Mencari yang halal dan menjauhkan yang haram : 7: 157 


Hadits Arba'in Nawawiyah 60 


اللحديث السادس والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH ENAM‏ 


عن أبس BIA‏ رضي الله RE‏ قال : فال JAS‏ الله io‏ لله عليه 
s A kn‏ من ٿاس عله صد كل تطألغ فيه امسن 


a aozo% و سرهم‎ KI BAN 


TAN ون لحل في دا خم ليها‎ a يي‎ ii JA 
wi IL الس‎ ye 

å Sao AA Ge‏ والكلمة الطيبة Aa‏ ربكل G : GAN Hah‏ إلى 

T إرواه البخاري‎ ٠ TA SAN عن‎ PAT kasad صدقة و‎ Na 


Kosa kata. 


tulang pada telapak Jim : berlaku adil, mendamaikan‏ : سلامى 
IS : mengangkat‏ فع tangan dan jari-jari (yang dimak-‏ 


sud adalah semua anggota tubuh) | خطوة‎ : langkah 


- 


gangguan, rintangan‏ : الأذى menolong‏ : تعين 


harta benda (nya) hui: menyingkirkan.‏ : متاع(ه) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata 
Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Setiap 
anggota tubuh manusia wajib disedekahkan, setiap hari 
dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap 
dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau menolong 
seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk 
naik kendaraanya atau mengangkatkan barangnya adalah 
sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah 
ketika engkau berjalan menuju shalat adalah sedekah dan 
menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. 

(Riwayat Bukhori dan Muslim) 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


61 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. 


2. 


6. 
7. 


Bersyukur kepada Allah ta'ala setiap hari atas 
kesehatan anggota badan. 

Allah telah menjadikan -sebagai rasa syukur terhadap 
nimat-Nya- setiap anggota badan untuk menolong 
hamba-hamba Allah ta'ala, bersedekah kepada mereka 
dengan menggunakannya sesuai kemaslahatannya. 


. Temasuk sedekah adalah: Menahan tangan dan lisan 


untuk tidak menyakiti orang lain, justru seharusnya 
digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap muslim. 
Jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta 
ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan 
perbuatan baik, bersedekah dan pintu-pintunya banyak. 
Anjuran untuk mendamaikan kedua belah fihak, tolong 
menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan 
menuju shalat dan menyingkirkan penghalang dari 
shalat. 

Anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum. 
Anjuran untuk melakukan keadilan. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang tertkait. 


1. Menolong sesama manusia : 5 : 2, 107 : 1-7 
2. Menjaga kepentingan bersama : 7 : 56, 85 
3. Perkataan yang baik 117: 23, 33: 32, 4 : 9 


62 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث السابع والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH TUJUH‏ 
عن الاس بن سان رضي اله لَه عن ابي ho‏ الله عليه وسلم 
قال : الب خسن الخخلق AG‏ مَا حَاكَ في سك وَكْرِهْت أن dai‏ 
Ól da‏ إرواة مُسلم] 
لجر سايم و e‏ 
i GG plang dls‏ جعت نأل عَن الْبرّ ؟ » قلت : نعم قال EN ne.‏ 
dadi‏ ال م YI S di SAT: di Aa‏ م ما حَاكَ 
في الس ا 7 إن ui‏ الا“ ash‏ 


[حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن] 


١ 


Kosa kata. 
a : Kebaikan الإأئم‎ : Dosa 
S  : Mengganggu يطلع‎ : Diketahui, diselidiki 


Terjemah hadits. 


Dari Nawwas bin Sam’an radhiallahuanhu , dari 
Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam beliau bersabda : 
“Kebaikan adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa 
yang terasa mengaggu jiwamu dan engkau tidak suka jika 
diketahui manusia” Riwayat Muslim. Dan dari Wabishah 
bin Ma'bad radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendatangi 
Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: “Engkau datang 
untuk menanyakan kebaikan ?’, saya menjwab : “Ya”. 
Beliau bersabda : “Mintalah pendapat dari hatimu, 
kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


63 


dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan 
menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang- 
orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenar- 
kannya. 


(Hadits hasan kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad 
bin Hanbal dan Ad Darimi dengan sanad yang hasan). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. 


Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan 
dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang 
lain. 

Siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka 
hendaklah dia bertanya kepada dirinya dengan jurur 
tentang baik buruknya. 

Anjuran untuk berakhlak mulia karena akhlak yang 
mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. 

Hati seorang mu'min akan tenang dengan perbuatan 
yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. 

Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum 
mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat 
dengan ketakwaan dan kewara'an dalam agama. 


. Rasulullah shollallohu alaihi wa sallam ketika 


menyampaikan sesuatu kepada para shahabatnya 
selalu mempertimbangkan kondisi mereka. 


. Perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang 


bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta 
keputusannya sebelum mengambil tindakan. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Kebenaran melahirkan ketenangan hati : 8: 10, 13: 28 
2. Hati-hati dalam memberi fatwa : 17 : 36 


4. 


Hati yang sehat sensitif terhadap kemaksiatan : 3: 135 


Hadits Arba'in Nawawiyah 64 


الحديث الثامن والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH DELAPAN‏ 


Pa‏ ار هم 


عَنْ ابي an‏ العرئاض إن yi‏ سّارية رضي الله عنه قال : وَعَظِنًا Kang‏ 
الله صلی الله عليه وسلم an a‏ منهًا AN‏ وذرفت متها 
da oii‏ : ا IA‏ ال E lbs: WS‏ فأوْصتاء قال : 
K3 |‏ قوی الله عر SÉ i op any CA) Ja‏ 
AG‏ اله من يد متك سیر الد كيزا. يکم بسني Eg‏ 
Gagah Yasa úi‏ عَضُوا عَلَيْهَا SU ie‏ 
DG éin JS Ob AN ٠ SAN‏ 


ola)‏ داود والترمذي وقال : duda‏ حسن صحيح] 


Kosa kata. 

menasihati (kami) alas ya : Nasihat‏ : وعظرزنا) 

(=)>; : takut القلورب‎ bentuk jamak dari قلب‎ hati 
ab : Memerintah يعش (یعیش)‎ : hidup 

(S)— : Kalian harus إيا(كم)‎ : Kalian jangan 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Najih Al-Irbadh bin Sariah radhiallahuanhu dia 
berkata : Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam memberikan 
kami nasehat yang membuat hati kami bergetar dan air 
mata kami bercucuran. Maka kami berkata : Ya Rasulullah, 
seakan-akan ini merupakan nasehat perpisahan, maka 
berilah kami wasiat. Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam 
bersabda : “Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada 
Allah ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian 


Hadits Arba'in Nawawiyah 65 


meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. 
Karena diantara kalian yang hidup (setelah ini) akan 
menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian 
berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran 
Khulafaurrasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah 
(genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah 
kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena 
semua perkara bid'ah adalah sesat”. 

(Riwayat Abu Daud dan Turmuzi, dia berkata : hasan shahih) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Bekas yang dalam dari nasehat Rasulullah shollallohu 
‘alaihi wa sallam dalam jiwa para shahabat. Hal tersebut 
merupakan tauladan bagi para da'i dijalan Allah ta'ala. 

2. Tagwa merupakan yang paling penting untuk 
disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya, 
kemudian mendengar dan ta'at kepada pemerintah 
selama tidak terdapat didalamnya maksiat. 

3. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah 
Nabi dan sunnah Khulafaurrasyidin, karena didalamnya 
terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya 
tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. 

4. Hadits ini menunjukkan tentang sunnahnya 
memberikan wasiat saat berpisah karena didalamnya 
terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

5. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama 
(bid'ah) yang tidak memiliki landasan dalam agama. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Anjuran berwasiat menjelang kematian : 2 :180 

2. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan menjauhi 
bid'ah : 59: 7, 57: 27 

3. Patuh kepada pimpinan : 4: 59 


Hadits Arba'in Nawawiyah 66‏ 
الحديث التاسع والعشرون 
HADITS KEDUAPULUH SEMBILAN‏ 
Mn Te kk ah wi. A -8 oz‏ £ .0 
عن معَاذ بن حل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله» أخحبرني 


ar ml AAN Jan‏ عن JG OB‏ کد ال عن 
akih‏ و Ge‏ من يس على da‏ قث ال لا طرلة 
ف Apa) ASP GP a) Sal‏ رَمَضَانَء sg‏ 
لت Tae‏ : ألا A aa Gf de aii‏ وال 
الخخطيكة Da Wg‏ الاد الان وا JEN‏ في جَوْف 
م قال : « AR Su SES‏ سى بلع 
ن م قال BA:‏ ران AA‏ وَعَمُوْده وَذرْوَة al‏ ؟ قلت 
بلى ل SY Si Tas de‏ 23453 الصّلاة 8 3533 

ستامه S BASA J Sd‏ ذلك كله ؟ elas‏ بل يا 


- 4 


رَسُوْل الله ib,‏ بلسّانه وَقال : كف Ula‏ هَذَا. Au: LB‏ 
Oia Uh,‏ بم HE‏ به ؟ فقال : كلك Jas Ml‏ 2 


Lal 


Mas عَلَى وجوههم او قال : على متاحرهم = إلا‎ PANE NA 


galan)‏ . [إرواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح] 
Kosa kata.‏ 
Tameng, pelindung‏ : جنة Mudah‏ : يسير 


Pertengahan malam‏ : جوف الليل Memadamkan‏ : تطفئ 


Hadits Arba'in Nawawiyah 67 
تتجافى‎ jauh. جنوب(هم)‎ : jamak dari جنب‎ : 
مضاجع‎ jamak dari مضجع‎ : tempat Pinggang 

berbaring, tempat tidur عمود‎ : tiang 

Punuk onta‏ : سنام Puncak‏ : ذروة 

Tahanlah‏ : کف kunci semuanya‏ : ملاك 

: منخر jamak dari‏ : مناخر )28( Dimasukkan‏ : يكب 

Laa : jamak dari حصيدة‎ : Hidung 


panen, buah, akibat ألسنة‎ jamak dari لسان‎ : 


Terjemah hadits. 


Dari Mu'az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata : Saya 
berkata: Ya Rasulullah, beritahukan saya tentang 
perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga 
dan menjauhkan saya dari neraka, beliau bersabda: 
Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan 
perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan 
Allah ta'ala, : Beribadah kepada Allah dan tidak 
menyekutukannya sedikitpun, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji. 
Kemudian beliau (Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam) 
bersabda: Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu- 
pintu syurga ?, Puasa adalah benteng, Sodagoh akan 
mematikan (menghapus) kesalahan sebagaimana air 
mematikan api. Adapun shalatnya seseorang di tengah 
malam (giyamullail),, beliau membacakan ayat (yang 
artinya): “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya....”. 
Kemudian beliau bersabda: Maukah kalian aku 
beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan 
puncaknya ?, aku menjawab : Mau ya Nabi Allah. Pokok 
perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan 
puncaknya adalah Jihad. Kemudian beliau bersabda : 
Maukah kalian aku beritahukan sesuatu (yang jika kalian 
laksanakan) kalian dapat memiliki semua itu ?, saya 


Hadits Arba'in Nawawiyah 68 


berkata : Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang 
lisannya lalu bersabda: Jagalah ini (dari perkataan 
kotor/buruk). Saya berkata: Ya Nabi Allah, apakah kita 
akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan ?, beliau 
bersabda: Ah kamu ini, adakah yang menyebabkan 
seseorang terjungkel wajahnya di neraka -atau sabda 
beliau : di atas hidungnya- selain buah dari yang 
diucapkan oleh lisan-lisan mereka . 

(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shaheh) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Perhatian shahabat yang sangat besar untuk mela- 
kukan amal yang dapat memasukkan mereka ke syurga. 

2. Amal perbuatan merupakan sebab masuk syurga jika 
Allah menerimanya dan hal ini tidak bertentangan 
dengan sabda Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam 
“Tidak masuk syurga setiap kalian dengan amalnya ”. 
Makna hadits tersebut adalah bahwa amal dengan 
sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke 
syurga selama Allah belum menerimanya dengan 
karunia-Nya dan Rahmat-Nya. 

3. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajibannya 
adalah sebab masuknya seseorang kedalam syurga. 

4. Shalat sunnah setelah shalat fardhu merupakan sebab 
kecintaan Allah ta'ala kepada hambanya. 

5. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas dan 
bahwa dia dan mencampakkan seseorang ke neraka 
karena ucapannya. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Hakekat keselamatan, masuk syurga dan terhindar dari 
neraka : 3: 185 

Allah memudahkan setiap upaya kebaikan : 2 : 185 
Oiyamullail : 17:79 

Keutamaan Jihad : 61: 11, 9: 19 

Menjaga lisan : 50: 8 


BEN 


Hadits Arba'in Nawawiyah 69 


الحديث الثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH‏ 


ه 2 o o os LA BA‏ ا اا ا Sor A‏ 7 0 .02 ` 
عن أبي تعلبة الخشني جرثوم بن تاشر رضي الله عنه» عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إن الله SE‏ فرض فرائض فلا MBA‏ 


AS‏ حدودا فلا SAN ara MAYA‏ تنْتَهكؤهاء وسكت عر 


و 


0 سه .0 مه 


Bg - 3 22 - ;‏ 
أشيّاء رحمة لكم غير نسيّان فلا تَبْحَتوا عَنْهًا. 
[حديث حسن رواه الدارقطني وغيره] 


Dari Abi Tsa'labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir 
radhiallahuanhu, dari Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam 
dia berkata : Sesungguhnya Allah ta'ala telah menetapkan 
kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabai- 
kannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya 
janganlah kalian melampauinya, Dia telah mengharamkan 
segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia 
mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian dan 
bukan karena lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya . 

(Hadits hasan riwayat Daruguthni dan lainnya). 


(Hadits ini dikatagorikan sebagai hadits dho'if 1. Lihat Gowa'id wa 
Fawa'id Minal Arbain An Nawawiah, karangan Nazim Muhammad 
Sulthan, hal. 262. Lihat pula Misykatul Mashabih, takhrij Syekh Al Albani, 
hadits no. 197, juz 1. Lihat pula Jami' Al Ulum wal Hikam,oleh Ibnu 
Rajab). 


1. Hadits dho'if adalah hadits yang lemah kedudukannya dan tidak 
dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. 


70 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث الحادي والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH SATU‏ 


307 Š 


عَنْ أبي الْعبّاس سَهْل KAN ig‏ الله عَنْهُ قال : جَاء 
رو لي TAN E ga NAH or. x‏ 57 
رحل إلى النبي صلى الله عليه lah‏ فقال : يا رسول الله دلني على 


ا Pa TE ai ea NN Pai a‏ .0 2 
عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس» فقال : ازهد في الد 
ايه A3 1 h, <o an sea‏ 5 

حك الك وارهد فما غد الاس lang‏ الناس : 


[حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة] 


Kosa kata. 
دل(ني)‎ : Tunjukkan أحب(ني)‎ : Mencintail-ku) 
(kepadaku) a y : Bersikap zuhud-lah 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad Assa'idi radhiallahuanhu dia 
berkata : Seseorang mendatangi Rasulullah shollallohu “alaihi 
wa sallam, maka beliau berkata : Wahai Rasulullah, 
tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku 
kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku, maka 
beliau bersabda: Zuhudlah terhadap dunia maka engkau 
akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada 

pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. 
(Hadits hasan riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad 
hasan). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits / :الفوائد من الحديث‎ 


1. Menuntut kecukupan terhadap dunia adalah perkara 
wajib, sedang zuhud adalah tidak adanya keter- 
gantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya . 


Hadits Arba'in Nawawiyah 71 


2. Bersikap ganaah terhadap rizki yang halal dan ridho 
terhadapnya serta bersikap iffah dari perbuatan haram 
dan hati-hati terhadap syubhat. 

3. Jiwa yang merasa cukup dan iffah serta berkorban 
dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan 
hakekat zuhud. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Zuhud : 18: 45-46, 29 : 64, 102: 1-5 
2. Menghindari penyakit hasad (dengki): 113: 5 


Hadits Arba'in Nawawiyah 72 


الحديث II‏ والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH DUA‏ 


رمع £ ك 


EBEN ki ET Ee‏ رضي لله عَنْهُ أن Nyang‏ الله 
Lo‏ الل kag ade‏ قال : ND PN‏ ضرارَ 
[حَديْت حَسَن رواهُ ابن مَاجه والذارقطني وَعَيْرَهُمَا haia‏ وروا ANG‏ في Uyah‏ 
Sl‏ عن مرو بن تى عن أيه ن الي الى اله عه وم اسقط أي مت 
A‏ طرق يي [s ig‏ 

Kosa kata. 


:menimbulkan bahaya‏ ضرار membahayakan diri‏ ضرر 
terhadap orang lain‏ 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Tidak boleh 


melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan” 
(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darugutni serta selain- 
nya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik 
dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari 
Rasulullah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memili- 
ki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Ajaran Islam sangat mementingkan keselamat pribadi 
dan orang lain. 

2. termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu 
yang berbahaya, seperti: rokok, narkotik dll. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Larangan mendatangkan kecelakaan: 2: 195 


Hadits Arba'in Nawawiyah 3 


الحديث الثالث والثلاثون 
HADITS KETIGA PULUH TIGA‏ 
م هاه y e y Kema PE MEN bo‏ 
عن ابن عباس رضي | عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
A Toso 8‏ 3 هاما اده a A -á‏ دم ا ل D‏ 3 
لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» لكن 
sat mg al‏ د Tana‏ م هو كو P‏ 


[حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين] 


Kosa kata. 

Diberikan GL: Menuduh‏ : يُعطى 

KE : Bukti المدعي‎ : Orang yang menuduh 
اليمين‎ : Sumpah انكر‎ : Mengingkari 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya 
Rasulullah saw : Seandainya setiap pengaduan manusia 
diterima, niscaya setiap orang akan menuntut harta suatu 
kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal 
tersebut) maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti 
dan bagi yang mengingkarinya harus bersumpah” . 

(Hadits hasan riwayat Baihagi dan lainnya yang sebagiannya terdapat 
dalam As Shahihain) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang 
bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan penga- 
kuan mereka. 

2. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah per- 
kara dengan menghalalkan yang haram dan meng- 
haramkan yang halal. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 74 


3. Pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga 
terbukti perbuatan jahatnya. 

4. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui 
permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya 
berdasarkan apa yang tampak baginya. 


Tema hadits dan pelajaran yang terkait. 


1. Hukum harus ditegakkan : 4 : 65, 24: 51 
2. Penegakkan hukum harus berdasarkan prinsip yang 
jelas : 24: 4, 24: 3 


Hadits Arba'in Nawawiyah 75 


الحديث الرابع والثلاثون 
HADITS KETIGA PULUH EMPAT‏ 


Ya ak DI Yaa موق‎ Ain ap m ه ؟ ره‎ z fo- 
الله صلى‎ Sean عَنْ أبي سعيد الخذري رضي الله عَنْهُ قال : سمحت‎ 


الله عليه وسلم قول : مَنْ SAR ala‏ بيده SOP‏ 


يَسْمَطِعْ فبلسانه» فإن لَمْ يَسْتَطعْ فبقلبه وَذَلك OGYI DA‏ [روه سلم) 


Kosa kata. 


pEr? : Merubah | أضعف‎ : Yang paling lemah 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya 
mendengar Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : 
Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan 
tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan 
lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya 
dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. 

(Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran 
adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas 
setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. 

2. Ridho terhadap kemaksiatan termasuk diantara dosa- 
dosa besar. 

3. Sabar menanggung kesulitan dan amar ma'ruf nahi 
munkar. 

4. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan 
kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan. 

5. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap 
muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan 
lisan berdasarkan kemampuannya. 


76 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Keutamaan mengatasi kemunkaran : 5 : 78, 7 : 165 
2. Realisasi iman : 2: 278, 3: 139, 5: 23, 
3. Tingkatan iman : 8 : 2 


Hadits Arba'in Nawawiyah 77 


الحديث الخامس والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH LIMA‏ 
o -‏ £ او a‏ ا N SA KUP iii‏ 
عن أبي هريرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تَحَاسَدُوا ولا اشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
ا و بر او و aa PA‏ ا 0 "و هوت :ع 
بَعْضُكُمْ على بيع بَعْض وكونُوا See‏ الله kadi. UNG‏ أو المسلم 
An‏ فل ع aa‏ 06 ور ee P ZE‏ ; 7 
لا NG kalki‏ يَحْذلَهُ getas Nah GEN. AN ISING‏ إلى 
صدره ثلاث P E‏ أن calana ol i‏ 
Mena ag 0 7 5 NAK‏ د sso‏ 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه [رواه مسلم] 
Kosa kata.‏ 


(kalian) saling menipu‏ : تناحشرا | (kalian) saling dengki‏ : تمحاسدرا 


(kalian) saling memu-‏ : تدابروا | (kalian) saling‏ : تتباغضوا 
membenci tuskan hubungan‏ 

(eı) يبع‎ : menjual (O4 : Merendahkan-(nya) 
يحقرره)‎ : Menghina-(nya) صدرره)‎ : dada (nya) 


Cukup‏ : عسب 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulul- 
lah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kalian 
saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling 
memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual 
sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian 
hamba-hamba Allah yang bersaudara.. Seorang muslim 
adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak 
menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendusta- 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


78 


kannya dan tidak menghinanya. Tagwa itu disini (seraya 
menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). Cukuplah seorang 
muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya 
yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain: haram 
darahnya, hartanya dan kehormatannya. (Riwayat Muslim) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. 
2. 


3. 


Larangan untuk saling dengki . 

Larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan 
jual beli. 

Diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap 
muslim. Sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan 
hak-haknya karena Allah ta'ala. 


. Islam bukan hanya aqidah dan ibadah saja, tetapi juga 


didalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah. 


. Hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah ta'ala. 
. Taqwa merupakan barometer keutamaan dan 


timbangan seseorang. 


. Islam memerangi semua akhlak tercela karena hal 


tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. 


د لسر 


Menciptakan pergaulan yang baik dan harmonis 
49:10 

Realisasi ukhuwah Islamiyah : 9 : 71 

Barometer kehidupan, Tagwa : 49 : 13 

Dihormatinya hak dan martabat seorang muslim: 5 : 32, 
22:30 


79 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث السادس والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH ENAM‏ 


z 


3 Tila 077 A > Z بس‎ Pa Jor A 5 lor 8 £ oa م‎ 
Ne ea ng An 
Nan oa AN Aa aa 


o في‎ a اڈ في ت والآخرة‎ LAA TAU, 


0 o Ja م‎ o NE T عسل 22 ھر‎ AAA S 53 > سس‎ 
D ا لع و‎ Ban 
Ae o A 07 hah akad 

z A 


ر ب و jeh SAE‏ تومه .لمر 38 
HA p‏ م Sd‏ ,125 الله فيمن عنده» ومن ts‏ 


ار o Jo‏ إن رور 

Kosa kata. 
نفس‎ : Meringankan atau كربة ) كرب)‎ : Cobaan berat 

menghilangkan معسر‎ : Orang yang kesulitan 
يسر‎ : Memudahkan عون‎ : Pertolongan 
ستر‎ : Menutupi سهل‎ : Memudahkan 
سللك‎ : Menempuh يتدارسون (ه)‎ : (Mereka) saling 
اجتمع‎ : Berkumpul mempelajari-f(nya) 


Liputi, curahkan‏ : غد غشيت(هم) Ketenangan‏ : السكينة 


(kepada mereka) 


— 


mengelilingi (mereka)‏ : حفت(هم 


80 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


Lambat‏ : بطأ Segera‏ : يسر 
3 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah saw 
bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang 
mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya 
Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari 
kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang 
kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia 
dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim 
Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah 
selalu menolong hambanya selama hambanya menolong 
saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk menda- 
patkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke 
syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah 
Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya 
diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka 
ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan 
mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka 
kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat 
amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Siapa yang membantu seorang muslim dalam 
menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan 
pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan 
memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit 
tersebut. 

2. Sesungguhnya pembalasan disisi Allah ta'ala sesuai 
dengan jenis perbuatannya. 

3. Berbuat baik kepada makhluk merupan cara untuk 
mendapatkan kecintaan Allah ta'ala. 

4. Membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan 
ikhlas didalamnya agar tidak menggugurkan pahala 
sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia. 

5. Memohon pertolongan kepada Allah ta'ala dan 
kemudahan dari-Nya, karena ketaatan tidak akan 


81 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih 
sayang-Nya. 

6. Selalu membaca Al Quran, memahaminya dan 
mengamalkannya. 

7. Keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


Menumbuhkan kepekaan sosial : 107 : 1-7, 70 : 24 
Menjaga nama baik seseorang : 49 : 11 

Menumbuhkan tradisi ilmiah : 96 : 1, 170 : 36. 
Berinteraksi terhadap Al Quran : 73 : 4, 47 : 24, 33 : 36 


IPA 


82 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


الحديث السابع والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH TUJUH‏ 


og 


حن ان عباس رضي الله dagi‏ عن رَسُوْل اله صلى الله عليه وسلم 
GS‏ يروه عَنْ رَبْهِ TE Ia BE‏ الله كتب SESI‏ و 


ل مام 
ل كن ذلك عمف عد ند GS ue‏ عنْدَهُ IS‏ حَسَنَة alas‏ 
329 - 


a akn sn Tag 


ا EEEE ERA‏ 
[رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف] 


Kosa kata. 
بين‎ : Menjelaskan هم‎ : Menjelaskan 
ضعف (أضعاف)‎ : Kelipatan سئية‎ : Keburukan 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, dari Rasulullah 
saw sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi : Sesungguhnya Allah telah menetap- 
kan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal 
tersebut: Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan 
kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi- 
Nya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat 
melakukannya dan kemudian melaksanakannya maka 
Allah akan mencatatnya bagai sepuluh kebaikan hingga 
tujuh ratus kali lipat bahkan hingga kelipatan yang 
banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan 
kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu 


Hadits Arba'in Nawawiyah 83 


kebaikan penuh, sedangkan jika dia berniat kemudian dia 
melaksanakannya Allah mencatatnya sebagai satu 


keburukan. 
(Riwayat Bukhori Muslim dalam kedua shahihnya dengan redaksi ini). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang beriman 
sangat luas dan ampunannya menyeluruh sedang 
pemberian-Nya tidak terbatas. 

2. Sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia 
tidak diperhitungkan dan dipaksa menunaikannya. 

3. Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak 
perbuatan manusia kecuali jika kemudian dibuktikan 
dengan amal perbuatan dan praktek. 

4. Seorang muslim hendaklah meniatkan perbuatan baik 
selalu dan membuktikannya, diharapkan dengan begitu 
akan ditulis pahalanya dan ganjarannya dan dirinya 
telah siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah 
tersedia. 

5. Semakin besar tingkat keikhlasan semakin berlipat-lipat 
pahala dan ganjaran. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Anjuran berlomba-lomba untuk kebaikan : 2 : 148, 23 : 
61 

2. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang beriman: 2 
: 143, 2: 207 

3. Dilipatgandakannya pahala kebaikan: 2 : 261 


Hadits Arba'in Nawawiyah 84 


الحديث الثامن والثلاثون 
HADITS KETIGAPULUH DELAPAN‏ 


- A 
M 


MA‏ رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُوْل الله صا الله عليه وسلم 


SEE وما‎ AJ ET قال : مَنْ عَادَى لي ولا فقذ‎ SE 


5 
Ben o- 


5 < 4 Jo a, E O ng Kan 
DI إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يرال عبدي‎ 


ra 


D) 
£ 
2 

2 


١م‎ 


ipa) kabah كنت سَمْعَهُ الذي‎ AN بالتوافل حَتّى حب‎ <A 
ورجلا اى بحي ها ون‎ A 


Ag. Ec - na 38 o t KP 
[رواه البحاري]‎ AWAN ولئن استعاذني‎ AWAN سألني‎ 
Kosa kata. 
(ale : Memusuhi ( (5) : (Aku) izinkan, 
تقرب‎ : Mendekatkan diri, beribadah | umumkan (kepadanya) 
النوافل‎ jamak dari Asli (perkara- (aa افتر‎ : (Aku) wajibkan 
perkara sunnah) (padanya) 
استعاذ(ني)‎ : Minta perlindungan يبطش‎ : Memukul, menampar. 


(kepada-Ku) أعيذن (له)‎ : (Aku) lindungi (dia) 


Terjemah hadits. 


Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata : Rasulullah 
saw bersabda : Sesungguhya Allah ta'ala berfirman : Siapa 
yang memusuhi waliku maka Aku telah mengumumkan 
perang dengannya. Tidak ada tagarrubnya seorang hamba 
kepada-Ku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah 
dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan 
hambaku yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan 


85 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


nawafil (perkara-perkara sunnah diluar yang fardhu) maka 
Aku akan mencintainya dan jika Aku telah mencintainya 
maka Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk 
mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk 
melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul 
dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia 
meminta kepadaku niscaya akan aku berikan dan jika dia 
minta perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku lindungi. 
(Riwayat Bukhori). 


Pelajaran yang dapat diambil dari hadits. 


1. Besarnya kedudukan seorang wali, karena dirinya 
diarahkan dan dibela oleh Allah ta'ala. 

2. Perbuatan-Perbuatan fardhu merupakan perbuatan- 
perbuatan yang dicintai Allah ta'ala . 

3. Siapa yang kontinyu melaksanakan sunnah dan 
menghindar dari perbuatan maksiat maka dia akan 
meraih kecintaan Allah ta'ala . 

4. Jika Allah ta'ala telah mencintai seseorang maka dia 
akan mengabulkan doanya. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Pemahaman yang benar tentang wali : 10 : 62-64 
2. Keutamaan ibadah nawafil (sunnah) : 35 : 32 
3. Kekuatan bersumber dari Allah : 22 : 40, 18 : 39 


86 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


O الحديث التاسع و الغلاثو‎ 
HADITS KETIGAPULUH SEMBILAN 


LA 


توا au‏ اله نينا : أن رَسُوْلَ الله صَلى الله عليه وسلم 
قال : إن الله تَجَاوَرَ PAKAN Sua Gah : Manan‏ 


عليه [حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما] 
Kosa kata.‏ 
Lupa‏ : النسيان Melewatkan, memaafkan‏ : تجاوز 


Iya Sial : (Mereka) dipaksa 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma : Sesungguhnya 
Rasulullah Sollallahu alaihi wasallam bersabda : Sesung- 
guhnya Allah ta'ala memafkan umatku karena aku 
(disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala 


sesuatu yang dipaksa. 
(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Allah ta'ala mengutamakan umat ini dengan 
menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa 
kesalahan dan lupa. 

2. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak menghukum seseorang 
kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya 
telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan 
meninggalkan kewajiban dengan sukarela . 

3. Manfaat adanya kewajiban adalah untuk mengetahui 
siapa yang ta'at dan siapa yang membangkang. 

4. Ada beberapa perkara yang tidak begitu saja dimaafkan. 
Misalnya seseorang melihat najis di bajunya akan tetapi 


Hadits Arba'in Nawawiyah 87 


dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera, 
kemudian dia shalat dengannya karena lupa, maka 
wajib baginya mengghada shalat tersebut. Contoh 
seperti itu banyak terdapat dalam kitab-kitab figh. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. Toleransi hukum Islam : 22 : 78, 2 : 196 
2. Manusiawi dalam penerapan hukum : 64 : 16 


88 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


اللحديث الأربعون 
Hadits Keempat Puluh‏ 


دوع لس 


عن ابن عَم رضي الله JOS‏ أَحَدَ رَسْوْلَ الله صلى الله عليه 
LI 2,‏ رضي الله عَنْهُمَا PAN PL p JL‏ 
A‏ المساء a den‏ ميكتلة لموضك» وم 


ui na ma 

Kosa kata. 

Pengembara‏ : عابر سبيل | Orang asing‏ : غريب 

(engkau berada) di (=)= : (Engkau berada) di‏ : أمسي(لت) 
sore hari pagi hari.‏ 

(kedua) pundak (ku)‏ : منكب(ي) 


Terjemah hadits. 


Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma berkata : Rasulullah 
saw memegang pundak kedua pundak saya seraya 
bersabda : “Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang 
asing atau pengembara”, Ibnu Umar berkata : Jika kamu 
berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu 
berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah 
kesehatanmu untuk (persiapan saat) sakitmu dan 
kehidupanmu untuk kematianmu. (Riwayat Bukhori) 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. Bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan 
memperbanyak ketaatan, tidak lalai dan menunda- 
nunda karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya. 


Hadits Arba'in Nawawiyah 89 


2. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum 
sebelum hilangnya berlalu . 

3. Zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya 
hingga mengabaikan ibadah kepada Allah ta'ala untuk 
kehidupan akhirat. 

4. Hati-hati dan khawatir dari azab Allah adalah sikap 
seorang musafir yang bersungguh-sungguh dan hati - 
hati agar tidak tersesat. 

5. Waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang 
dari tujuannya. 

6. Pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan 
mendatangkan manfaat, seorang muslim hendaknya 
menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat. 

7. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan 
mempersiapkan diri untuk kematian dan bersegera 
bertaubat dan beramal shaleh. 

8. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin 
Umar, adalah agar beliau memperhatikan apa yang 
akan beliau sampaikan. Menunjukkan bahwa seorang 
pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya 
kepadanya dan kesungguhannya untuk menyampaikan 
ilmu kedalam jiwanya. Hal ini dapat menyebabkan 
masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan 
kecintaan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, 
karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh 
seseorang kepada siapa yang dicintainya. 


Tema hadits dan ayat Al-Ouran yang terkait. 


1. Hakikat kehidupan : 3: 185, 10: 24 
2. Optimalisasi setiap kesempatan : 103 : 1-3, 94 : 7 


90 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


اللحديث الحادي والأربعون 
Hadits Keempatpuluh satu‏ 


for 


عن أبي مُحَمّد عَبْد الله ِن عَسْرو بن A‏ رضي الله JG Gi‏ : 
قَالَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم : لا oS Sa AK‏ 


] بإسناد صحيح‎ HI كتاب‎ PA mia Ijab Tae به.‎ Ct لما‎ kad هَوَاهُ‎ 
Dari Abu Muhammad Abdillah bin Amr bin “Ash 
radhiallahuanhuma dia berkata : Rasulullah saw bersabda : 
Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga hawa 
nafsunya mengikuti apa yang aku bawa “ Hadits hasan 
shahih dan kami riwayatkan dari kitab Al Hujjah dengan 

sanad yang shahih. 
(Hadits ini tergolong dho'if. Lihat Qowa'id Wa Fawa'id minal 
Arba'in An-Nawawiyah, karangan Nazim Muhammad 
Sulthan hal. 355, Misykatul Mashabih takhrij Syekh Al 
Albani, hadits no. 167, juz 1, Jami' Al Ulum wal Hikam oleh 
Ibn Rajab) 


Hadits Arba'in Nawawiyah 91 


HADITS KEEMPATPULUH DUA 
` 2, Y, poss 3 o z Ee MO tg - كر‎ 0. 


- 
Pak, م‎ 


قول : قال الله حال : يا ابْنَ آذ es UN‏ ورجوكني عفرت 
لَك على مَاكَانَ منك ولا أبالي» يا ابن BPS LA PET‏ عتان 
او Han‏ عفرت لَك يا ابن آدم Na SA PUN‏ 
الأرْض Ula‏ لقي لا ترك بي شيا MEN‏ بقرابها مغْفرة 

[رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ] 


Kosa kata. 

(engkau) mengharap‏ : رجو (engkau) berdoa, (SAS‏ : دعو (ت)(ني) 

memohon (kepada-Ku) (kepada-Ku) 

awan (yang dimaksud adalah‏ : عنان (aku) pedulikan‏ : أبالي 
banyaknya)‏ 

(kesalahan)‏ خطأ bentuk jamak dari‏ خطايا Sepenuh‏ : قراب 


(JI : (engkau) mendatangi-(Ku) (Pra (engkau) menemui-(Ku) 


Terjemah Hadits. 


Dari Anas Radhiallahuanhu dia berkata: Saya men- 
dengar Rasulullah saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: 
Wahai anak Adam, sesungguhnya Engkau berdoa kepada- 
Ku dan memohon kepada-Ku, maka akan aku ampuni 
engkau, Aku tidak peduli (berapapun banyaknya dan 
besarnya dosamu). Wahai anak Adam seandainya dosa- 
dosamu (sebanyak) awan di langit kemudian engkau minta 
ampun kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni engkau. 
Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau datang 


Hadits Arba'in Nawawiyah 


92 


kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian 
engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan Aku 
sedikitpun maka akan Aku temui engkau dengan sepenuh 
itu pula ampunan. 


(Riwayat Turmuzi dan dia berkata : haditsnya hasan shaheh). 


Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 


1. 


2. 


Berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabul- 
kan. 

Maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar 
dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan 
bertaubat. 


. Berbaik sangka kepada Allah ta'ala, Dialah semata Yang 


Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan 
istighfar. 

Tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya 
untuk meraihnya. 


. Membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera 


bertaubat dan menyesal betapapun banyak dosanya. 


Tema hadits dan ayat Al-Quran yang terkait. 


1. 
2. 


Kemurahan Allah ta'ala : 23 : 118, 6 : 133, 7 : 56 
Tidak putus asa untuk bertaubat : 39 : 53, 5 : 74, 3: 
135 


yg 


Hadits Arba'in Nawawiyah 93 
DAFTAR ISI 

Hadits pertama. enam sanam ا ل‎ 4 

Hadits kedua ا‎ A ak ا ل‎ ak 7 

Hadits ketiga oo A man ema aa 11 
Hadits keempat ........................ ama 13 
Hadits kelima „iesiri 16 
Hadits Keenati inaa a a nn ae ab ana 18 
Hadits ketauan AN LAN Tana 21 
Hadit kedelapan is... isa A agung ا‎ 22 
Hadits kesembilan ....................... nan. 24 
Hadits kesepuluh Kei agen em لمم‎ 26 
Hadits kesebelas ..................oooooooo.ooo—o 28 
Hadits keduabelas ......................... akn 30 
Hadits ketigabelas ........................................ NA 31 
Hadits keempatbelas (boga 32 
Hadits kelimabelas .............................. aa. 34 
Hadits keenambelas .......................... a. 36 
Hadits ketujuhbelas 37 
Hadits kedelapanbelas....................i......ooooooooo 39 
Hadits kesembilanbelas ...................................................... 41 
Hadits keduapuluh (oo nan 44 
Hadits keduapuluh Satu... 46 
Hadits keduapuluh dua .......ooooooooom 48 
Hadit keduapuluh tiga .........i.oooooooo 50 
Hadits keduapuluh empat ................ooooooo 53 
Hadits keduapuluh lima ......ooooooooo—oo 57 
Hadits keduapuluh enam oo 60 
Hadits keduapuluh tujuh .........ooooooooooo 62 
Hadits keduapuluh delapan .........ooooo. 64 
Hadits keduapuluh sembilan ........................................ 66 
Hadits: ketigapuluh 4. com.o.oo.o.wooomdu baung 69 
Hadits ketigapuluh Satu ............oooooooooo 70 
Hadits ketigapuluh dua ......oooooooooo 72 


Hadits ketigapuluh tiga ..................... 73 


Hadits Arba'in Nawawiyah 94 
Hadits ketigapuluh empat .............ooooooooo—oo 75 
Hadits ketigapuluh lima oo 77 
Hadits ketigapuluh enam „ecr 79 
Hadits ketigapuluh tujuh „sssr 82 
Hadits ketigapuluh delapan ........................................... 84 
Hadits ketigapuluh sembilan ........................................... 86 
Hadits keempatpuluh ........ooooooooooooooo 88 
Hadits keempatpuluh satu ...........oooooooooooo 90 


Hadits keempatpuluh dua a... 91 


تأليف 
الإمام الحافظ شيخ الاسلام 
محيي الدين أبي زكريا يهيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي 


Gur کل‎ y DPP) DIA باضافة معاي بحن‎ 


إعداد وتر 
قسم الترجمة بالكتب التساوني Egma‏ وا 
وتوهية الجاليات بالسلي 


pa TEREF: 
E jä 
علا‎ à EAE 211.116 شالف‎ NEPI الرياض‎ ۱٤۱۹ ص .ب.‎ 


Email: sulay5@hotmail.com 
BAN AE ۰-۲ ردمك:‎ TUNAN YO gua pdl سطبعة‎ 


